TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 17 

TERBIT PADA HARI SENIN 

18 NOVEMBER 2019 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 




Kebanggaan Anak Negeri 


4 


MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 


Jangan Jadi Penonton 

n 'l ■ 'O «-• • 'O O’ 'l W-M *■ • 1 rN* vr 'l • 'oo.'l 1 'o o’ 'l 


BlokMasela 



LAURAN - Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, 
Drs. Barnabas Nathaniel Orno meminta para gen¬ 
erasi muda di Kabupaten Kepulauan Tanimbar un¬ 
tuk siapkan diri menyambut beroperasinya proyek 
strategis nasional Blok Masela pada tahun 2027 
mendatang. “Saya harap kampus ini dapat meny¬ 
iapkan generasi dengan membentuk SDM yang 
berkualitas menyambut BlokMasela, sehingga keti¬ 
ka beroperasi nanti anak-anak Maluku, khususnya 
di Tanimbar tidak menjadi tamu di negeri sendi¬ 


ri,” pinta dia bersama istri, Ny. Beatrix S. Soumeru, 
S.Th., M.Si saat bertatap muka dan berdialog ber¬ 
sama Civitas Akademika Sekolah Tinggi Keguru¬ 
an dan Ilmu Pendidikan Saumlaki (STKIPS) dari 
Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku 
Saumlaki (YPT-RLS) pada Jumat (15/11). 

Wagub mengatakan, mahasiswa STKIPS harus 
menjadi orang-orang yang cerdas. Pembentukan 
berbagai jurusan di sekolah tinggi yang telah 
dilakukan pihak yayasan ini, menandakan komit¬ 


men yayasan untuk mencerdaskan anak-anak 
bangsa di daerah. “Kondisi ini secara langsung 
telah membantu pemerintah daerah. Pemerintah 
Provinsi Maluku maupun Pemerintah Tanimbar 
untuk membentuk SDM yang lebih berkualitas 
lagi di daerah ini,” ungkap dia. 

Menurutnya, dengan ketidaksiapan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang unggul di bidangnya 
dan kompetitif, maka generasi yang ada di Bumi... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Wagub Kunjungi SM A Unggulan 1 PLN Saumlaki Tagih Tunggakan Pemda 

> « T y yy/^V/j V/ Menurut Wakil Kepa- f SAUMLAKI - PT PLN (Persero) Saumlaki, Muh. Ichlas Fattah itu 



SAUMLAKI - Wakil Gubernur 
(Wagub) Maluku, Drs. Barnabas 
Nathaniel Orno yang didampingi 
Istri, Ny. Beatrix S. Soumeru, S.Th., 
M.Si pada agenda Kunjungan Ker¬ 
ja (Kunker) berkesempatan men¬ 
gunjungi Sekolah Menengah Atas 
(SMA) Negeri Unggulan Saumlaki 
di Kecamatan Tanimbar Selatan 
(Tansel), Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar pada Jumat (15/11). 

Hal tersebut sangat disambut suk¬ 
acita oleh seluruh civitas akademika. 


Menurut Wakil Kepa¬ 
la Sekolah (Wakepsek) 
Urusan Kurikulum, 
Phelipus Masela, S.Pd 
itu adalah satu ke¬ 
banggaan tersendiri 
bagi sekolah yang 
melalui SK Gubernur 
telah berubah nama 
menjadi SMA Negeri 
8 Tanimbar. 

“Ini satu kebang¬ 
gaan bagi kami, ke¬ 
banggaannya yaitu 
beliau dulu yang 
buka sekolah ini teta¬ 
pi kemudian beliau 
setelah menjadi Wagub, sekolah ini 
menjadi sekolah pertama yang juga 
beliau kunjungan terkait dengan 
kunker di Tanimbar,” ujar dia. 

Masela menuturkan bahwa seko¬ 
lah tersebut mempunyai kenangan 
yang lebih bersama Wagub Orno 
dimana pada tahun 2007 lalu pada 
peletakan batu pertama gedung se¬ 
kolah dilakukan oleh Bupati Malu¬ 
ku Tenggara Barat (MTB) kala itu... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


(Persero) 

cabang Saumlaki mengeluarkan 
surat tagihan listrik kepada sejum¬ 
lah kantor Dinas/Badan Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar karena belum 
memenuhi kewajibannya membayar 
tagihan listrik kepada PLN. Tungga¬ 
kan tersebut bervariasi, mulai dari 
tunggakan 2 bulan hingga 9 bulan. 

Surat resmi yang ditandatangani 
Manager PT PLN (persero) cabang 


langsung ditujukan kepada Bupati 
Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlo- 
lon, pada tanggal 13 November 2019. 

Dalam surat tersebut, pihak PLN 
meminta kepada Fatlolon, agar 
memberitahukan kepada Dinas/ 
Badan termasuk Kantor Bupati yang 
telah menunggak pembayaran listr¬ 
ik, agar segera membayar tagihan.. 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Qasidah Buka Pesparani Papua 


JAYAPURA - Toleransi umat be¬ 
ragama yang begitu kental di Bumi 
Cenderawasih, terpampang pada 
pembukaan Pesta Paduan Suara Ge¬ 
rejani (Pesparani) Khatolik I Provinsi 
Papua, di Jayapura, Kamis (14/11). 

Bagaimana tidak, acara Perpara- 
ni di selenggarakan di Auditorium 
Uncen Jayapura tersebut, dibuka 
dengan lantunan musik merdu nan 
syahdu dari Kelompok Qasidah Az 
Zahra dari Masjid Raya, Jayapura. 

Dihadapan 2.500 orang yang had¬ 
ir memadati tempat acara, kelom¬ 
pok qasidah ini berkolaborasi den¬ 
gan paduan suara Ave Maria Kota 


Jayapura dan GKI PNIEL Kotaraja. 

Tampil bersahut-sahutan dengan 
menyanyikan lagu bahasa cinta, per¬ 
damaian hingga Pancasila Rumah 
Kita, lantunan lagu yang meng- 
gelagar membuat bulu kuduk para 
pendengar pun merinding kagum... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Sekapur Sirih dari Rambo 

Bapa -ibu yang merasa menja¬ 
di pemimpin daerah ini sepertin¬ 
ya sudah terlalu lama menutup 
mata melihat dan mendengar 
keluhan masyarakat kacil. Sebab... 

BERSAMBUNG KE HAL.10 



Top Model Lelemuku Penguatan Kapasitas Guru Bupati Malra Raih Kihajar Festival Kalwedo 2019 

BACA DI HAL.02 BACA DI HAL.03 BACA DI HAL.05 BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
































02 


18 NOVEMBER-24 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 


Lomba Top Model Lelemuku Kembangkan Minat Anak 


SAUMLAKI - Ketua Tim Peng¬ 
gerak Pemberdayaan dan Kes¬ 
ejahteraan Keluarga (TP-PKK) 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku, Joice Fatlolon 
Pentury, SP mengatakan Lomba 
Top Model Lelemuku yang baru 
saja digelar pihaknya bersama 
Yayasan Pelangi Maluku pada Ju¬ 
mat (15/11) dan Sabtu (16/11) ber¬ 
fokus pada pengembangan minat 
dan bakat para generasi muda di 


Tanimbar. Kegiatan ini belum 
pernah dilakukan di daerah kita 
ini, makanya TP PKK dan Di¬ 
nas Pendidikan dan Kebudayaan 
Tanimbar menggandeng Yayasan 
Pelangi Maluku untuk menggelar 
kegiatan tersebut demi untuk 
pengembangan minat dan bakat 
dari anak-anak generasi muda,” 
kata dia kepada Minggu (17/11). 

Joice menuturkan bahwa an¬ 
tusias dari para anak usia dini 


dari Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) hingga Sekolah Menen¬ 
gah Pertama (SMP) sangat besar 
yang dilihat dari jumlah peserta 
mencapai 800 anak. 

Ia mengungkapkan bahwa even 
perdana yang memperebutkan 
‘Tropi Top Model Lelemuku’ itu 
adalah salah satu usaha untuk leb¬ 
ih mendekatkan dan membangkit¬ 
kan rasa cinta para generasi muda 
akan kearifan lokal, adat dan bu¬ 
daya yang dimiliki. Dirinya pun 
berharap di tahun depan dapat 
menghadirkan even serupa yang 
lebih besar lagi, yaitu ‘Pemilihan 
Putra-Putri Tenun Tanimbar’ 

“Lomba ini kan baru tetapi antu¬ 
sias masyarakat sangat tinggi. Ini 
bentuk promosi Tanimbar dan ke¬ 
cintaan kita terhadap kearifan lo¬ 
kal kita, khususnya tenun Tais Pet 
Tanimbar yang sangat menonjol di 
Maluku,” ungkap Joice. 

Sementara itu, Main Direktur 
Yayasan Pelangi Maluku, Rosano 
C. Pentury megakui melalui event 
organizer (EO) Gaze’Bo Entertain- 
ment, pihaknya telah menggelar 
lomba-lomba serupa di seantero 
Maluku yang menarik perhatian 
peserta hingga 1.500 setiap ivenn- 
ya. Senada dengan Joice, Menurut¬ 


nya, lomba tersebut dilakukan agar 
setiap anak dapat menunjukkan 
bakat yang dimiliki dengan rasa 
penuh percaya diri melalui per¬ 
agaan busana di red carpet. “Anak- 
anak dapat fashion, memamerkan 
busana dan menimbulkan percaya 
diri. Sebenarnya poinnya itu, bagi 
kami sebenanrnya bukan soal 
hasilnya, tetapi soal proses. Sebab 
semua anak itu punya kesempatan 
ada di red carpet, kan tidak semua 
orangtua juga dapat menyaksikan 
anaknya di red carpet. Kalau ini 
kesempatan, kenapa tidak diman¬ 
faatkan,” kata dia. 

Rosano pun berharap kedepan- 
nya di Tanimbar dapat lahir EO 
serupa yang dapat menangkap 
keinginan masyarakat Tanimbar 
melalui pengembangan bakat di 
bidang peragaan busana dan mod- 
elling dengan tujuan lebih untuk 
mempromosikan Tanimbar. 

“Sebenarnya kalau kami sudah 
buat seperti ini, kalau ada orang 
atau pihak yang bisa tangkap pe¬ 
luang ini untuk membuat contoh 
lomba fashion, latihan atau sang¬ 
gar pasti lebih bagus. Dinas pendi¬ 
dikan dan Kebudayaan juga sangat 
membantu kami, saya pikir ini awal 
kerja yang baik,” tutupnya. (L01) 



Dispar Latih Tata Kelola Destinasi 


SDM SehatTergantung Tiga Pilar Paradigma 


SAUMLAKI - Dinas Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku menggelar pela¬ 
tihan tatakelola destinasi tahun 
2019 yang melibatkan seluruh 
pelaku usaha perhotelan di Saum¬ 
laki pada Kamis (14/11). 

Hadir selaku pembicara Kepala 
Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Ma¬ 
luku, Tuty Huwae yang mengatakan 
bahwa persoalan parwisata di Bumi 
Duan Lolat telah mendapat perhatian 
dan masukan dari berbagai pihak. 

Menurutnya, dinas itu harus ek¬ 
stra aktif untuk kembali mengka¬ 
ji setiap masukan dalam diskusi 
pada kegiatan pelatihan, karena hal 
tersebut sangat berkaitan dengan 
tugas dari beberapa satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) yang 


SAUMLAKI - Meningkatkan 
iman dan taqwa personil Polres 
Maluku Tenggara Barat (MTB) ke¬ 
pada Tuhan yang Maha Esa, pada 
Minggu (17/11) para personil ikut 
dalam Ibadah Minggu pada Gereja 

- Gereja di Kota Saumlaki. 

Kehadiran personil Polres MTB 

dalam Ibadah Minggu di Gereja 
adalah sebagai wujud keimanan,ke - 
taqwaan serta pelayanan terhadap 
Tuhan yang Maha Esa sekaligus 
pelayanan kepada masyarakat lewat 
keagamaan. Ibadah Minggu kelil¬ 
ing Personil Polres Maluku Tengga¬ 
ra Barat,dilaksanakan dibeberapa 
Gereja, baik Gereja umat Katolik 
maupun umat Kristen. 

Dengan pelaksanaan Ibadah 
Minggu keliling Polres Maluku 
Tenggara Barat, diharapkan nilai 

- nilai keagamaan serta ajaran Ye¬ 
sus Kristus selalu menjadi dasar 
dalam melaksanakan tugas sebagai 
pelindung, pengayom,pelayanan 


juga disinkronkan melalui sinergi 
program dan kegiatan. 

Selain itu, destinasi wisata di daer¬ 
ah dengan 10 kecamatan itu sudah 
cukup terkenal walaupun ada ket¬ 
erbatasan serta melalui kunjungan 
kapal-kapal pesiar, grup diving dan 
grup lainnya telah memberikan se¬ 
buah harapan bahwa sebenarnya 
pariwisata di Tanimbar telah men¬ 
jadi idola tersendiri. 

Tuty pun menyarakan untuk mem¬ 
promosikan berbagai destinasi ung- 
gulan di Tanimbar perlu kerjasama 
lintas sector yang hadir dalam kon¬ 
sep pentahelix, yaitu unsur pemer¬ 
intah, masyarakat atau komunitas, 
akademisi, pengusaha dan media 
yang bersatu membangun kebersa¬ 
maan dalam pembangunan.(L02) 


serta penegak hukum bagi mas¬ 
yarakat Indonesia dan terlebih 
khusus masyarakat di Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar. (Mil) 

I NOMOR PENTING II 

0 Polres MTB 

0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


SAUMLAKI - Demi mewujud¬ 
kan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang sehat di Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, membutuhkan strategi 
pembangunan kesehatan melalui 
tiga pilar paradigm sehat, yaitu pen¬ 
guatan akses pelayanan kesehatan 
dan penyediaan biaya melalui jam¬ 
inan kesehatan nasional demi mem¬ 
persiapkan generasi sehat untuk 
Indonesia unggul pada tahun 2045. 

Hal tersebut diungkapkan oleh 
Sekretaris Daerah (Sekda)Tanimbar, 
Piterson Rangkoratat, SH melalui 
sambutan Menteri Kesehatan Re¬ 
publik Indonesia (RI), Terawan 
Agus Putranto dalam rangka mem¬ 
peringati Hari Ulang Tahun (HUT) 
Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke- 
55 Tahun 2019 pada Selasa (12/11). 

“Program gerakan masyarakat 
hidup sehat, program indonesia 
sehat dengan pendekatan keluarga, 
program nusantara sehat dan pro¬ 
gram JKN bersama seluruh kom¬ 
ponen kesehatan baik lintas pro¬ 
gram maupun lintas sektor, dengan 
beragam tantangan dan rintangan¬ 
nya telah berhasil menyelesaikan 
beberapa masalah - masalah kese¬ 
hatan untuk mewujudkan sumber 
daya manusia yang sehat,” kata dia. 

Rangkoratat pun berharap bah¬ 
wa demi generasi sehat yang telah 
diperjuangkan bersama dapat men¬ 
jadi SDM unggul yang akan mengisi 
100 tahun Indonesia merdeka saat 
bonus demografi nanti mengantar¬ 
kan Indonesia menjadi negara yang 
maju, makmur dan sejahtera. 

“Semoga rangkaian kegiatan da¬ 
lam peringatan HKN ini berman¬ 
faat untuk seluruh masyarakat 
dan menjadi ajang mensosial- 
isasikan kegiatan-kegiatan yang 
telah dan akan dilaksanakan un¬ 
tuk mewujudkan masyarakat In¬ 


donesia yang sehat. Selamat Hari 
Kesehatan Nasional. Salam Sehat, 
Sehat Indonesia,” harapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kese¬ 
hatan Tanimbar, dr. Juliana Ch. Rat- 
uanak mengatakan peringatan HKN 
dilakukan agar perjalanan pemban¬ 
gunan kesehatan selama 55 tahun ini 
dapat dijadikan inspirasi dan spirit 
bagi perjuangan jajaran kesehatan 
untuk mempercepat terwujudnya 
Tanimbar sehat dan mandiri. 

“Sebagai pengingat publik bahwa 
derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi - tingginya akan terwujud 
apabila semua komponen bang¬ 
sa, masyarakat, organisasi kemas¬ 
yarakatan dan swasta berperan serta 
dalam upaya kesehatan, dengan lebih 
memprioritaskan promotif-preventif 
dan semakin menggalakkan serta 
melembagakan Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat tanpa mengabaikan ku- 
ratif-rehabilitatif,” tuturnya. 

Beberapa kegiatan dan perlombaan 
yang dilakukan demi mensukseskan 
HKN di Tanimbar adalah pemberian 
makanan tambahan bagi bayi, balita 
dan bumil KEK, pembagian kelambu 
berinsektizida untuk mencegah pen¬ 
yakit malaria, lomba tenaga kesehatan 
teladan, lomba senam germas, lomba 
cerdas cermat tingkat SD dan SMP, 
lomba cipta menu berbasis pangan 
lokal Untuk Ibu hamil dalam pence¬ 
gahan stunting dan lomba puskesmas 
berprestasi dengan peserta lomba 
adalah peserta terbaik dari 12 Puskes¬ 
mas pada 10 kecamatan di Tanimbar. 

kegiatan itu sendiri merupakan 
kegiatan Non Budgeter, sehingga 
didukung oleh LOKAPOM Saumla¬ 
ki, Bank moderen Cabang Saumlaki, 
Bank Maluku dan Malut Cabang 
Saumlaki, Bank BNI Cabang Saumlaki 
dan usaha swadaya Dinas Kesehatan 
dan Puskesmas se-Tanimbar. (L01) 


Polres MTB Giat Ibadah Minggu Keliling 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




























TANIMBAR RAYA __tabloidmingguan^terbitsetiapseninJ^^^^^^^^^^^^J] 

MKKS SMA Gelar Pelatihan Penguatan Kapasitas Guru 


SAUMLAKI - Musyawarah Kerja 
Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah 
Menengah Atas (SMA) Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, menggelar 
kegiatan pelatihan penguatan kapa¬ 
sitas mutu guru dalam rangka per¬ 
siapan Ujian Nasional (UN) Tahun 
2020 di SMA Kristen Saumlaki pada 
Kamis (07/11) hingga Sabtu (09/11). 

Menurut Ketua MKKS SMA Ta¬ 
nimbar yang juga merupakan Kepa¬ 
la Sekolah (Kepsek) SMA Kristen 
Saumlaki, Andarias Batlayar, S.Pd., 
M.Si bahwa kegiatan itu digelar demi 
untuk meningkatkan nilai dari mata 
pelajaran UN, yaitu Bahasa Indonesia, 
Matematika dan Biologi yang perlu 
ada peningkatan dari tahun 2018 lalu. 

“Kami memandang bahwa nilai 
UN ini masih perlu adanya kerja 
keras untuk harus dinaikan, sehing¬ 
ga ini merupakan bagian dari upaya 
program MKKS untuk bagaimana 


bisa memberdayakan bapak dan 
ibu guru di sekolah masing-masing. 
Agar pada waktunya mereka boleh 
menyiapkan para siswa dan akhirn¬ 
ya siswapun pada saat menghadapi 
UN dan mendapatkan hasil jang 
meningkat dari tahun kemarin, un- 

f kap dia kepada Lelemuku di ruang 
erjanya pada Jumat (15/11/2019). 
Batlayar mengatakan jika demi 
hasil yang maksimal, pihaknya pun 
mengundang penulis buku Biologi, 
Kristianto dan penulis buku Matem¬ 
atika, Ketut dari PT. Erlangga Per¬ 
wakilan Maluku yang adalah pener¬ 
bit buku terkenal di Indonesia. 

Dirinya pun berharap kepada para 
guru mata pelajaran UN tersebut 
untuk dapat kembali ke sekolah 
masing-masing dan membagikan 
ilmu yang diperoleh kepada para 

f uru lainnya, karena selain materi 
apasitas mutu guru untuk UN, para 


peserta juga mendapatkan materi 
tentang peningkatan pembelajaran 
dan penilaian dengan konsep ‘High 
Order Thinking Skills’ (HOTS). 

“Kita masih tetap bekerja keras, 
harus kita jujur bahwa kita masih 
dibahwa standar minimal nasional 


aitu 55. keseluruhan di Tanim- 
ar kita bicara rata-ratanya kita 
belum mencapai, karena itu kita 
harus kerja keras untuk bagiama- 
na meningkatkan kompentensi 
guru dan dilanjutkan ke anak-anak 
didik kita,” harap Batlayar.(L02) 





SAUMLAKI - Stasiun Geofisika 
Saumlaki sebagai perpanjangan 
tangan Badan Meteorologi, Kli¬ 
matologi dan Geofisika (BMKG) 
di Kabupaten Kepulauan Tanim- 
barmemberikan pantauan aktivitas 
gempabumi sebanyak 9 kali selama 
seminggu pada Jumat (08/11) hing¬ 
ga Kamis (14/11) di sekitar wilayah 
kepulauan tersebut. 

Menurut rilis media dari Kepa¬ 
la Stasiun Geofisika Saumlaki, 
George F. A. Muabuay, S.Si., M.Sc 
bahwa berdasarkan magnitude 
terdapat 0 kejadian gempabumi 
dengan magnitude kecil kurang 
dari 3,0 SR, 9 kejadian gempabumi 
dengan magnitude sedang diantara 
3,0 hingga 5,0 SR dan 0 kejadian 
gempabumi dengan magnitude be¬ 
sar sekitar lebih dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan kedala¬ 
man terdapat 4 kejadian gempabu¬ 
mi dengan kedalaman dangkal 
kurang dari 60 km, 3 kejadian gem¬ 
pabumi dengan kedalaman me¬ 
nengah diantara 60 hingga 300 km 
dan 2 kejadian gempabumi dengan 
kedalaman diatas 300 km serta ti¬ 
dak ada kejadian gempabumi yang 
dirasakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang ter¬ 
jadi para periode tersebut did¬ 
ominasi oleh gempabumi dengan 
kedalaman menengah. Pada um¬ 
umnya gempabumi yang terjadi 
di sekitar Laut Banda terjadi pada 
kedalaman menengah hingga da¬ 
lam yang diduga bersumber dari 
aktivitas zona subduksi di Selatan 
Maluku akibat pertemuan Lem¬ 
peng Samudera Indonesia Australia 
yang menunjam terhadap Lempeng 
Benua Eurasia. Sedangkan untuk 
gempabumi dangkal dan lokal di 
sekitar Tanimbar diduga disebab¬ 
kan oleh adanya aktivitas sesar 
lokal, yaitu Sesar Tanimbar. (L02) 


Maluku, Drs. Barnabas Nathaniel Omo 
mengingatkan kembali sejarah napak 
tilas (perjalanan) Presiden Soekarno di 
Desa Alusi Krawain, Kecamatan Kor- 
momolin pada Kamis (14/11). 

Sejarah napak tilas proklamtor 
Republik Indonesia (RI) ini menja¬ 
di topik utama yang disampaikan 
Wagub Orno saat tampil menjadi key- 
note speaker atau pembicara utama 
dalam acara Dialog Kebangsaan dan 
Deklarasi Rumah Pancasila Maluku. 

Dialog yang diprakarsai oleh Per¬ 
himpunan Mahasiswa Katolik Re¬ 
publik Indonesia (PMKRI) Cabang 
Saumlaki ini bertemakan ‘Bangsa 
yang Besar adalah Bangsa yang 
Menghargai Jasa Para Pahlawannya 
dengan sub tema ‘Melalui Semangat 
Hari Pahlawan Kita Pertegas Imple¬ 
mentasi Nilai-Nilai Pancasila. 

Dalam paparannya Wagub meng¬ 
ingatkan kembali tentang keto- 
kohan Presiden RI pertama, Ir. 
Soekarno yang akrab disapa Bung 
Karno dengan mengutip catatan se¬ 
jarah yang diulas dalam buku ‘Sew¬ 
indu bersama Bung Karno’ karya 
Bambang Widjanarko. 

Wagub menuturkan, dalam buku 
itu telah dikisahkan sikap Bung 
Karno yang keras, saat berkunjung 
ke Amerika Serikat dan Uni Soviet. 
Dalam kunjungan itu, Bung Kar¬ 
no membicarakan hasil Konfrensi 
Meja Bundar. Beliau, kata Wagub, 
menyampaikan keinginan un¬ 
tuk bertemu Presiden uni Soviet, 
Khrushchev. Khrushchev kala itu 
mengiyakan, namun dengan syarat 
Bung Karno tidak boleh menggu¬ 
nakan pesawat Vanan yaitu pesawat 
buatan Amerika dan harus meng¬ 
gunakan pesawat Uni Soviet. 

Mendengar hal tersebut, lanjut 
Wagub, Bung Karno kemudian me¬ 
nolak dengan mengatakan, “Silah- 
kan batalkan kunjungan saya, tapi 
saya tetap naik pesawat itu,” urai 
Wagub, mengisahkan ketegasan 
sang Proklamator RI itu. 

Tak hanya itu, sambung Wagub, 
Bung Karno juga mengundang 
Khrushchev ke Indonesia untuk 
membahas bagaimana membantu 
Indonesia. Saat Bung Karno men¬ 
gajak Khrushchev ke Bali dengan 


chev melihat begitu banyak ru¬ 
mah-rumah rakyat yang kumuh, 
lalu Ia berkata kepada Bung Karno. 

“Tuan Bung Karno, anda seorang 
pahlawan revolusioner. Anda ber¬ 
bicara tentang kesejahteraan rakyat, 
tapi kenapa rumah-rumah anda dis- 
ini semua masih kumuh seperti ini?. 
“Bung Karno lalu menjawa Anda 
(Khrushchev) juga seorang pahlawan 
revolusioner, tapi cara membangun 
bangsa kita itu berbeda. Anda mem¬ 
bangun dari fisiknya, saya memba¬ 
ngun dari persatuannya. Dan kalau 
saya mulai dari fisiknya, saya yakin 
Indonesia suatu saat akan bubar,” cer¬ 
ita Wagub mengingatkan kembali ke- 
tokohan seorang Bung Karno, kala itu. 

Wagub mengungkapkan, sikap 
Bung Karno dalam kisah ini dapat 
diambil hikmahnya bahwa dengan 
menyatukan seluruh perbedaan 
melalui nilai-nilai kearifan budaya 
karena Pancasila, maka Indonesia 
akan tetap kokoh. “Apa yang ter¬ 
jadi Uni Soviet menjadi terpeng¬ 
gal-penggal, bubar. Dan Indonesia 
masih sampai saat ini. Jadi hari ini 
kita melakukan kembali napak ti¬ 
las Bung Karno. Kenapa Bung Kar¬ 
no datang ke Saumlaki? Datang ke 
Tepa? dan kemana-mana, karena 
beliau ingin mempersatukan Indo¬ 
nesia dalam satu rumah yaitu Ru¬ 
mah Pancasila,” ucapnya. 

Wagub juga mengatakan, dengan 
adanya Blok Masela, kedepan akan 
ada banyak orang yang akan datang 
ke Tanimbar. “Semua suku bangsa 
akan ada disini, karena Blok Masela. 
Akan ada orang Jawa, MBD, Seram, 
Kalimantan. Ada Islam, Kristen, 
Hindu, Budha. Semua ada disini, 
sehingga ketika persatuan tidak ko¬ 
koh disini, maka akan porak-poran¬ 
da dan jika terbawa-bawa sampai 
keseharian dan pergaulan, ini akan 
menjadi tidak baik,” ungkap dia 

Berkaitan dengan Dialog Kebang¬ 
saan dan Deklarasi Pembentukan 
Rumah Pancasila Maluku yang 
diselenggarakan, dirinya berharap 
akan menjadi momentum yang te¬ 
pat untuk memperkokoh solidaritas 
dan membangun komitmen bersama 
guna mewujudkan keadilan sosial, 
kemanusiaan dan persaudaraan sejati. 


bangsaan dan Deklarasi Pemben¬ 
tukan Rumah Pancasila Maluku, 
Wagub meresmikan Rumah Pan¬ 
casila Maluku yang berada tidak 
jauh dari balai Desa Alusi Krawai. 

Sebagaimana diketahui, jejak se¬ 
jarah pernah tercatat pada tanggal 
4 November 1958, tepat jam 4 sore 
tiga buah kapal tiba di Saumlaki. 
KRI Pattimura, Pattiyunus dan Ber¬ 
lian menepi di Saumlaki. Ketiga 
kapal ini berlayar hingga berada di 
depan kampung Alusi Krawain. Ada 
sebuah speed boat mulai menuju ke 
darat dengan sejumlah tentara yang 
dipimpin oleh Kolonel Pieters dari 
Ambon dan memerintahkan pa¬ 
sukannya agar berjaga mengilingi 
kampong Alusi Krawain. 

Ketika melihat para tentara mas¬ 
yarakat desa sangat ketakutan dan 
berusaha berlari menghindarkan 
diri dari para tentara tersebut. Na¬ 
mun para tentara itu mengatakan, 
“Jangan lari tetapi secepatnya kalian 
pulang ke kampung karena Presiden 
Soekarno turun di desa kalian,”. 

Saat itu, Mathias Adjas ditunjuk 
menjabat kepala desa Alusi Krawain 
sementara, karena Kepala Desa Yo- 
nas Atdjas dan perangkatnya diun¬ 
dang ke Kota Saumlaki untuk men- 
j emput Bung Karno. Mathias Adj as 
mengumumkan kepada masyarakat 
Desa Alusi Krawain bahwa seka¬ 
rang ini juga mengalihkan langkah 
ke pantai karena Bapak Presiden 
datang mengunjungi desa ini. 

Saat tiba di Alusi Krawan, Bung 
Karno disambut warga desa dengan 
berbondong-bondong ke pantai dan 
untuk menyambut Bung Karno. Saat 
Bung Karno menginjakan kaki di 
pantai, masyarakat menyambutnya 
dengan menyanyikan lagu Indonesia 
Raya. Puluhan ibu ikut larut dengan 
memegang tangan Bung Karno dan 
mengantar sang Proklamator duduk 
di sebuah kursi yang sudah disiapkan 
di bawah sebuah pohon besar nan 
rindang sambil menyanyikan lagu 
‘Tanah Airku Indonesia. 

Kursi kenangan itu kini berada 
di sebuah rumah yang kini tel¬ 
ah diresmikan Wagub Maluku, 
Barnabas Nathaniel Orno sebagai 
Rumah Pancasila Maluku. (P01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















04 


18 NOVEMBER -24 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Gubernur dan Menhub Bahas Proyek di Maluku 


JAKARTA - Dalam rangka men¬ 
dorong akselerasi pembangunan di 
Kepulauan Maluku, Gubernur Ma¬ 
luku, Murad Ismail, terus melakukan 
lobi dan komunikasi yang intensif 
dengan pemerintah pusat. Salah satu 
yang menjadi fokus Gubernur adalah 
membangun konektivitas perhubun¬ 
gan di Maluku, dan membuka keter¬ 
isolasian di daerah ini. 

Secara khusus, Gubernur Maluku 
diundang oleh Menteri Perhubun¬ 
gan RI, Budi Karya Sumadi, guna 
membahas proyek-proyek strate¬ 
gis guna mendorong percepatan 
penyediaan dan pembangunan in¬ 
frastruktur transportasi di Maluku. 
Dalam pertemuan itu, Gubernur 
juga mengikut-sertakan para bu¬ 
pati dan walikota se-Maluku untuk 
menyampaikan kondisi dan kebu¬ 
tuhan daerahnya masing-masing. 

“Dari pertemuan ini saya ber¬ 
harap Pak Menteri dapat menga¬ 
komodir anggaran untuk pemba¬ 
ngunan sejumlah proyek strategis 
di bidang perhubungan, baik darat, 
laut maupun udara, di Maluku” 
kata Murad usai Rapat Koordinasi 
di Kantor Kementerian Perhubun¬ 
gan RI, Jakarta, Selasa (12/11). 

Gubernur mengatakan, dampak dari 
belum terbukanya akses transporta¬ 
si secara memadai di Maluku, selain 
menyebabkan akses produksi jauh 
dari pasar, juga menyebabkan kelang¬ 
kaan dan mahalnya komuditi tertentu 
seperti BBM (bahan bakar minyak) 
pada wilayah-wilayah tertentu. 

“Kalau Pak Presiden mengatakan 


harga BBM di Papua sudah sama 
seperti di Jakarta, maka harga BBM 
di sejumlah daerah di Maluku ma¬ 
sih sangat tinggi, dan ini membeba¬ 
ni masyarakat,” ungkapnya. 

Pada kesempatan itu, Gubernur 


mengajukan sejumlah usulan pro¬ 
gram yang diharapkan dapat dia¬ 
komodir dalam program Kemen¬ 
terian Perhubungan tahun 2020. 
Usulan program tersebut antara 
lain, pembangunan enam pelabu¬ 
han penyeberangan dan pengadaan 
empat unit kapal penyeberangan 
pendukung Trans Maluku, pem¬ 
bangunan food estate dengan ke¬ 
giatan pengembangan delapan 
pelabuhan singgah Tol Laut, dan 


pembangunan baru enam pelabu¬ 
han singgah perintis laut. 

“Kami juga usulkan agar dilakukan 
revitalisasi pelabuhan Yos Soedar- 
so Ambon, pengembangan banda¬ 
ra dan pembangunan dua bandara 


baru, pembangunan Sekolah Tinggi 
Pelayaran Maluku di Sepa, pemba¬ 
ngunan pelabuhan perikanan dan 
Container terpadu di Waai-Tulehu, 
serta pembukaan rute baru pelayaran 
Pelni dan rute penerbangan pen¬ 
dukung wisata Maluku,” pintanya. 

Dikatakannya, program usulan 
dari Pemerintah Provinsi Maluku 
ini akan disampaikan secara tertulis 
dalam bentuk dokumen proposal 
kepada Kementerian Perhubungan 


RI untuk ditindaklanjuti. Para Bu¬ 
pati dan Walikota Ambon pada ke¬ 
sempatan itu juga menyampaikan 
aspirasinya kepada Kementerian 
Perhubungan, termasuk dalam ben¬ 
tuk proposal usulan program 2020. 

Pada kesempatan itu, Menteri 
Perhubungan merespons per¬ 
mintaan Gubernur Maluku untuk 
mengakomodir sejumlah usulan 
pembangunan sarana prasarana 
perhubungan di Maluku. Menteri 
meminta jajarannya untuk mem¬ 
bantu Pemerintah Maluku untuk 
percepatan penyelesaian dokumen 
yang masih diperlukan. 

Menteri mengatakan, pihaknya sudah 
mengidentifikasi sejumlah isu strategis 
dan berdasarkan arahan Presiden RI 
Joko Widodo, harus mendapat prioritas. 
Sejumlah isu strategis itu yakni pengem¬ 
bangan Bandara Bandaneira, pemba¬ 
ngunan dan pengembangan Bandara 
Mathilda Batlayeri di Tanimbar, dan 
pengembangan Bandara Dobo di Aru. 
Adanya potensi persaingan tidak sehat 
pada program Tol Laut logistik juga 
menjadi perhatian kami,” tandasnya. 

Menteri pun menyapaikan komit¬ 
mennya untuk membantu Maluku 
melalui sejumlah program penye¬ 
diaan dan pembangunan infras¬ 
truktur transportasi di Maluku. 

“Kami memahami bahwa keterse¬ 
diaan prasarana dan sarana perhubun¬ 
gan masih perlu ditingkatkan dan 
dikembangkan lagi. Mungkin tidak 
semua usulan akan dipenuhi, tapi kami 
akan berusaha melihat mana yang 
menjadi prioritas,” aku Menteri. (P01) 



Pengucapan Sumpah 20 Anggota DPRD MBD 


Berutwarin Resmikan Bansos Bank Indonesia 


TIAKUR - Rapat Paripurna Pen¬ 
gucapan Sumpah Janji Anggota 
DPRD Kabupaten Maluku Barat 
Daya Masa Jabatan 2019 - 2024, 
Selasa (12//11) dilaksanakan di 
Ruang Sidang Utama DPRD Kabu¬ 
paten Maluku Barat Daya dihadiri 
oleh Bupati Maluku Barat Daya, 
Benyamin Th. Noach, S.T. bersama 
Ketua TP. PKK Kab. MBD, Ny. Rel- 
ly A.H. Noach , Ketua Pengadilan 
Negeri Saumlaki beserta Ibu, Ka¬ 
polres MBD, Kajari MBD, Perwira 
Penghubung TNI AD, Pimpinan 
dan Anggota DPRD Kab. MBD 
Periode 2014-2019, Anggota DPRD 
Kab. MBD terpilih periode 2019 - 
2024 serta undangan lainnya. 

Acara ini dimulai dengan sam¬ 
butan Rapat Paripurna oleh Ketua 
DPRD Kabupaten Maluku Barat 
Daya, Bpk. Chau S.E.M. Petrusz, 
kemudian dilanjutkan dengan pem¬ 
bacaan Surat Keputusan Gubernur 
Maluku Nomor 247 Tahun 2019 
Tentang Peresmian Pemberhentian 
Anggota DPRD Kab. MBD Masa 
Jabatan 2014-2019 dan Surat Kepu¬ 
tusan Gubernur Maluku Nomor 


248 Tahun 2019 Tentang Peresmian 
Pengangkatan Anggota DPRD Kab. 
MBD Masa Jabatan 2019 - 2024. 

Pengucapan Sumpah Janji untuk ke 
20 Anggota DPRD Kab. MBD dilaku¬ 
kan oleh Ketua Pengadilan Negeri 
Saumlaki, Saiful Anam SH, MH. Dii¬ 
kuti dengan Pengumuman Pimpinan 
Sementara DPRD Kab. MBD yakni 
Petrus A. Tunay, A.Md (Partai PDI 
Perjuangan) ditunjuk sebagai Ketua 
Sementara DPRD Kab. MBD Masa 
Jabatan 2019 - 2024 dan Ever Moz- 
es (Partai Gerindra) ditunjuk sebagai 
Wakil Ketua Sementara DPRD Kab. 
MBD Masa Jabatan 2019- 2024. 

Dalam sambutannya Ketua Semen¬ 
tara DPRD Kab. MBD Masa Jabatan 
2019 - 2024 Petrus A. Tunay, A.Md 
mengucapkan terimakasih dan apre¬ 
siasi yang sebesar-besarnya kepa¬ 
da seluruh masyarakat MBD dan 
mengharapkan kerjasama dan topan¬ 
gan seluruh rakyat dan stakeholder 
untuk membantu dalam mengem¬ 
ban tugas yang dipercayakan se¬ 
bagai wakil rakyat demi peningkatan 
kesejahteraan dan kemajuan bagi 
bumi kalwedo yang tercinta. (K07) 


LANGGUR - Wakil Bupati Ma¬ 
luku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, 
M.Si menghadiri dan men¬ 
yaksikan Penyerahan Bantuan 
Sosial Bank Indonesia sekaligus 
meresmikan Rumah Pengering 
Bawang (In-Store Dryer) di Desa 
Yafavun, Senin (11/11) 

Pada kesempatan tersebut, Wakil 
Bupati menyampaikan bahwa 
Penyerahan Bantuan ini merupa¬ 
kan kepedulian Bank Indonesia 
untuk berkontribusi memecahkan 
masalah sosial ekonomi yang di¬ 
hadapi masyarakat. Bank Indo¬ 
nesia telah ikut serta meningkat¬ 
kan pemberdayaan masyarakat 
di Malra. Wabup yakin, akan 
meningkatkan produktivitas dan 
nilai-nilai ekonomi, sosial di da¬ 
lam masyarakat. 

Wabup berpesan, Alat Penger¬ 
ing Bawang tersebut harus dapat 
dimanfaatkan secara baik, pen¬ 
yalurannya sudah tepat sasaran 
karena sudah tertuju pada wilayah 
pengembangan komoditas. 

Wakil Bupati berharap, pembi¬ 
naan dan pengembangan dapat 



dilakukan secara intensif seh¬ 
ingga pemberdayaan yang di¬ 
harapkan dapat terwujud secara 
baik dan berkelanjutan serta 
mampu meningkatkan dampak 
bagi masyarakat ekonomi lemah. 

Beliau juga berharap, dapat mem¬ 
ulai tahapan baru dalam pemban¬ 
gunan sektor pertanian yang harus 
menggunakan sentuhan teknologi 
untuk meningkatkan produksi. Kon¬ 
sep “Smart Farming” yang mema¬ 
sukkan teknologi berbasis jaringan 
data, dimulai dari tahap penanaman 
hingga pemasaran produk hendakn¬ 
ya segera dapat diaplikasikan. 

Menurutnya, pemanfaatan te¬ 
knologi pertanian sudah tidak 
dapat ditunda lagi, Malra merupa¬ 
kan penyangga Blok Masela, dan 
ada peluang yang sangat besar. 

Beliau berharap, semua sektor 
dapat ditingkatkan, dukungan 
dari berbagai pihak selain pihak BI 
mampu mendorong dunia perbank¬ 
an di Malra, untuk turut serta men¬ 
dukung kebijakan pengembangan 
potensi daerah, baik melalui kebija¬ 
kan penyediaan modal usaha, mau¬ 
pun pemberdayaan masyarakat. 

Turut hadir pada kesempatan 
tersebut, Pimpinan Bank Indo¬ 
nesia Provinsi Maluku, Pimpinan 
OPD terkait, Pimpinan BUMN/ 
BUMD, yang mewakili Forkop- 
imda, Para Tokoh Pemuda, 
Tokoh Masyarakat dan per¬ 
wakilan masyarakat Ohoi Yafa¬ 
vun serta BSO dan BUMO. (K06) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














MALUKU RAYA 


18 NOVEMBER-24 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - NOVEMBER) 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SIRIMAU 

MINGGU 

28 Oktober 

23.00 WIT 

29 Oktober 

02.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCl-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 


2 

KM LEUSER 

RABU 

23 Oktober 

06.00 WIT 

23 Oktober 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




RABU 

20 November 

06.00 WIT 

20 November 

08.00 WIT 





SABTU 

02 November 

12.00 WIT 

2 November 

15.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 




SABTU 

30 November 

12.00 WIT 

30 November 

15.00 WIT 

LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

24 Oktober 

19.00 WIT 

24 Oktober 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 




KAMIS 

7 November 

19.00 WIT 

7 November 

22.00 WIT 





MINGGU 

27 Oktober 

18.00 WIT 

27 Oktober 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON 




MINGGU 

10 November 

18.00 WIT 

10 November 

22.00 WIT 




Thaher Hanubun Diganjar Anugerah Kihajar 2019 


JAKARTA - Bupati Maluku Teng¬ 
gara, M. Thaher Hanubun diganjar 
Anugerah Kihajar 2019 oleh Ke- 
menterian Pendidikan dan Kebu¬ 
dayaan (Kemdikbud) Kategori Per¬ 
tama, pada Kamis (14/11) malam di 
Balai Kartini, Jakarta. 

Penghargaan tersebut diberikan 
sebagai bentuk apresiasi pemerintah 
pusat terhadap komitmen Kabupat¬ 
en Maluku Tenggara yang masuk 
dalam kategori 3T (terdepan, terluar, 
tertinggal), meningkatkan mutu dan 
akses pendidikan melalui Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK). 

“Daerah saya memang jauh dari 
ibu kota, tapi itu bukan hal yang 
membuat saya jadi turun seman¬ 
gat. Saya punya komitmen dengan 
seluruh rakyat Maluku Tenggara 

Perangi Stunting, 

DOBO - Komitmen Widya Mu- 
rad Ismail, istri Gubernur Maluku 
yang juga Duta Parenting Maluku, 
dalam memerangi tingginya angka 
penderita stunting di Maluku terus 
dilakukan. 

Widya tidak saja mengunjungi 
Dobo, ibukota Kabupaten Kepu¬ 
lauan Aru, Ketua Tim Penggerak 
PKK Provinsi Maluku ini bahkan 
nekat berkunjung ke Desa Wakua, 
Kecamatan Aru Tengah yang men¬ 
jadi locus stunting di Kabupaten 
Kepulauan Aru, Jumat (15/11). 

Widya didampingi Ketua Tim 
Penggerak PKK Kabupaten Kepu¬ 
lauan Aru, Meisye Gonga, Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 
Meikyal Pontoh, serta sejumlah 
pengurus PKK Provinsi mau¬ 
pun Kabupaten. Mereka harus 
menyeberang laut selama 90 menit 
menuju desa Wakua. 

Saat tiba di Wakua, rombongan istri 
gubernur ini disambut masyarakat 
dengan perahu kora-kora, disertai 
tarian dan musik dari masyarakat se¬ 
tempat, termasuk siswa SD dan SMP. 

Wakua merupakan salah satu 
locus stunting, dari 10 desa yang 
ada di kabupaten berjuluk Bumi 
Jargaria itu. Desa itu terdeteksi 
ada 60 warga penderita stunting. 
Di sana, Widya bersama rombon¬ 
gan langsung meninjau Posyandu 
Timur dan Barat, serta Kelas Hamil. 

Widya pun menyempatkan diri 
berdialog langsung dengan para 
ibu yang memiliki anak balita ten¬ 
tang pentingnya mengkonsumsi 
makanan sehat dan gizi seimbang. 

“Jadi, ibu-ibu harus mengolah ba¬ 
han pangan lokal yang sehat dan 
bergizi untuk dikonsumsi anak- 
anak. Apalagi saat hamil, sebab di 
100 hari pertama, asupan makanan 


termasuk kepala sekolah, bahwa 
semua harus ikut bersama-sama 
membangun,” ujar Thaher di se¬ 
la-sela Anugerah Kihajar. 

Thaher mengatakan, peman¬ 
faatan TIK merupakan aspek 
penting untuk pemerataan pen¬ 
didikan. Sebab, disparitas sarana 
dan pra-sarana antar daerah di In¬ 
donesia masih cukup tinggi. 

Melalui TIK, lanjut Thaher, Malu¬ 
ku Tenggara bertekad memecahkan 
masalah yang dihadapi oleh para 
guru dan siswa di wilayahnya, mulai 
dari mendukung proses pembelaja¬ 
ran, meningkatkan kapasitas guru, 
pengembangan kurikulum, hingga 
pembentukan karakter siswa. 

“Saat ini siswa yang menggunakan 
teknologi akan lebih siap menghada- 


sangat mempengaruhi tumbuh 
kembang selanjutnya,” ujar Widya. 

Dirinya mengharapkan, para ibu 
yang telah memiliki anak lebih dari 
dua, untuk mengikuti program Kel¬ 
uarga Berencana (KB). “Anaknya 
sudah berapa ibu? Sudah empat? 
Waktunya ibu mengikuti program 
KB agar anak-anak dapat diper¬ 
hatikan kesehatan dan juga pendi¬ 
dikannya kelak,” imbau istri orang 
nomor satu di Provinsi Maluku itu. 

Demikian juga, saat berdialog 
dengan ibu hamil di Kelas Ibu 
Hamil, Widya menanyakan peng¬ 
etahuan apa saja yang telah diper¬ 
oleh para ibu hamil selama mengi¬ 
kuti program tersebut. Hal ini 
dilakukan untuk melihat apakah 
para ibu memahami pentingnya 
menjaga kesehatan. 

Widya juga menyempatkan wak¬ 
tu menjumpai masyarakat Wakua 
di kantor desa. Turut hadir, Camat 
Aru Tengah, Tonci Koljaan, dan 
Kades Wakua, Anderias Karey, 
berbaur bersama warga. 

Terkait Lomba 10 Program PKK 
Tingkat Provinsi Maluku, dimana 


pi dunia kerja dan mengembangkan 
sikap berpikir ilmiah dan kritis. Per¬ 
lu diingat, Siswa menjadi lebih kritis 
karena mereka mengenal teknologi 
lebih dini. Para guru dan pengajar 
perlu merubah cara pandang mereka 
dan segera memanfaatkan teknologi 
baru untuk membantu mereka men¬ 
yampaikan materi dengan lebih efek¬ 
tif,” imbuh dia. 

Thaher menambahkan, penerapan 
TIK di Maluku Tenggara memiliki 
tiga prinsip, yakni: Pemberdayaan, 
yakni dengan memberdayakan se¬ 
kolah, guru, staf, dan masyarakat 
sekitar dalam memberikan motivasi 
siswa untuk belajar; Tumbuh dari 
Bawah, yaitu pembelajaran TIK 
yang dibuat sesuai kebutuhan mas¬ 
yarakat, dan; Pendekatan Pembela- 


Desa Wakua akan mewakili Kabu¬ 
paten Aru, Widya menyampaikan 
sejumlah catatan penting terkait 
upaya pencegahan agar anak tidak 
mengalami stunting. 

Pesan itu antara lain, perlu adan¬ 
ya koordinasi lintas sektor sampai 
ke tingkat kecamatan dan desa. 
Kepada ibu hamil, agar pemperha- 
tikan asupan gisi, kebersihan diri, 
dan selalu memeriksa kesehatan 
di pusat-pusat kesehatan terdekat. 
Widya yang juga Bunda PAUD 
Provinsi Maluku menghimbau 
kepada para ibu yang miliki balita 
untuk rajin mengantar anak ke po¬ 
syandu guna memantau tumbuh 
kembang anaknya. 

Saat berada di Wakua, Widya 
menyerahkan paket bantuan pen¬ 
anganan daerah rawan pangan yang 
diterima secara simbolik oleh per¬ 
wakilan masyarakat. Bantuan yang 
diberikan antara lain makanan 
tambahan bagi ibu hamil dan bal¬ 
ita, paket bagi tumbuh kembang 
anak, paket daerah rawan pangan, 
serta komik anak tentang pent¬ 
ingnya menjaga kesehatan. (P01) 


jaran Modern, yaitu pembelajaran 
yang berorientasi pada siswa. 

Sementara Kepala Pusat Teknologi 
Komunikasi dan Informasi Kemente- 
rian Pendidikan dan Kebudayaan (Pus- 
tekkom Kemdikbud) Gogot Suharwoto 
mengatakan, Maluku Utara dipandang 
sudah melakukan pelayanan yang total 
di bidang pendidikan. 

Seluruh sekolah menengah per¬ 
tama (SMP) di kabupaten tersebut, 
kata Gogot, sudah terkoneksi dengan 
internet, sehingga memungkinkan 
para siswanya menempuh Ujian Na¬ 
sional Berbasis Komputer (UNBK). 

“Semua SMP di Maluku Tengga¬ 
ra sudah UNBK. Meski tertinggal, 
ternyata semua sekolah SMP sudah 
mendapatkan fasilitas TIK. Ini pa¬ 
tut diapresiasi,” terang Gogot. (L01) 

Bersih Pantai Poka 

AMBON - Prajurit Kodam XVI/ 
Patimura dan masyarakat turut serta 
melaksanakan kegiatan Aksi Bersih 
Pantai, yang diselenggarakan oleh pe¬ 
serta Pertemuan Ilmiah Tahunanan 
(PIT) ke-XVI Ikatan Sarjana Osean- 
ologi Indonesia (ISOI) di Pantai Teluk 
Ambon di Desa Poka, Kecamatan Teluk 
Ambon, Kota Ambon, Sabtu (9/11). 

Kegiatan Aksi Bersih Pantai ini dibuka 
secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon, 
Syarif Hadler dan didampingi oleh Asisten 
Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi Kementerian Koordinator 
Kemaritiman Nani Hendiarti. Sekitar 100 
orang untuk ikut serta dalam kegiatan Aksi 
Bersih Pantai tersebut. Sedikitnya 3.258 kg 
sampah berhasil dikumpulkan dan seba¬ 
gian besar sampah yang ada merupakan 
sampah plastik. 

Salah satu anggota Komunitas Green 
Maluccas yang tidak menyebutkan 
namanya, yang berhasil di wawan¬ 
carai oleh Penerangan Kodam XVI/ 
Pattimura berharap kegiatan seperti 
ini dapat berkelanjutan dan ada parti¬ 
sipasi pemerintah daerah, masyarakat 
dan komunitas pencinta alam untuk 
lebih peduli terhadap lingkungan lebih 
khusus pantai, karena Indonesia sudah 
masuk dalam urutan urutan ke dua 
penyumbang sampah terbesar di laut. 
“Jadi kami berharap aksi ini akan terus 
ada, bukan hanya dari Pemerintah Pu¬ 
sat, tetapi dari masyarakat dan Pemer¬ 
intah Kota Ambon dan kami menghim¬ 
bau agar masyarakat kota Ambon tidak 
membuang sampah ke laut”, harapnya. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut 
Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek 
Maritim, Pangdam XVI/Pattimura yang 
diwakili oleh Staf Ahli Pangdam Bidang 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Dan- 
lantamal IX Ambon yang diwakili oleh 
Pa Staf Angkatan Laut, Forkompimda 
Kota Ambon dan unsur pendukung 
serta Dinas terkait lainnya. (M01) 


Istri Gubernur Kunjungi Kepulauan Aru 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
































06 


18 NOVEMBER-24 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Penjual Sate di Bandung Untung Rp23 Juta/Hari 



BANDUNG - Warga Bandung 
mungkin tak asing dengan Rumah 
Makan Sate DJ. Namun, tahukah 
kamu kalau rumah makan yang 
berada di Jalan Jenderal Sudirman 
nomor 276 ini memiliki omzet Rp 
23 juta per harinya. 

Pemilik Sate DJ Muhammad 
Munip menceritakan tentang per¬ 
jalanan usaha sate keluarga yang 
telah berdiri sejak tahun 1984 
ini. Awalnya, kata Munip, Sate DJ 
adalah sate Madura pada umumn¬ 
ya yang memakai bumbu kacang. 

“Dari tahun 1984 itu masih sate 
biasa, masih sate ayam bumbu ka¬ 
cang. Baru pada 2004, kami ubah 
konsep. Dan sejak itu, Sate D J dike¬ 
nal dengan sate tanpa bumbu ka¬ 
cangnya. Bumbu kacang itu kami 
ganti dengan bumbu rahasia,” ujar 
Munip seperti dikutip dari situs re¬ 
smi Grab, Senin (4/11). 

Munip menjelaskan, daging yang 
diolah menjadi sate di Sate D J terdiri 
atas tiga macam yakni ayam, kamb¬ 
ing, dan sapi. Masing-masing menu 
tersebut berbumbu asin, asin pedas 
sedang, dan asin pedas banget. 

Selain sate, Rumah Makan Sate 
DJ menyediakan soto ayam. Meski 
sudah laris manis, Rumah Makan 
Sate DJ tidak membuka cabang di 
daerah lain. Munip mengatakan, 
salah satu alasan dirinya tidak 
membuka cabang adalah untuk 
mempertahankan keaslian Sate DJ. 

“Ya, jadi orang-orang cukup tahu 
saja bahwa Sate DJ hanya ada di 
Jalan Jenderal Sudirman Bandung, 
tidak di tempat lain,” ujar Munip. 

Dengan begitu, kata Munip, 
orang-orang akan berusaha me¬ 
nikmati langsung hidangan sate 
dari sumber utama. Hal itu diakui 
sebagai salah satu cara agar tetap 
memikat pelanggan setia. Ada 
juga rahasia lainnya, di mana Mu¬ 
nip memaknai pelanggan bukan 
sebagai raja, melainkan keluarga. 

“Menurut saya pelanggan itu 
adalah keluarga. Jadi, kami mem¬ 
berikan kenyamanan untuk kelu¬ 
arga, sehingga keluarga itu tidak 
akan jauh-jauh. Hal itu kami 
terapkan dari segi pelayanan dan 
kenyamanan,” ucap Munip. 


Untuk meningkatkan pemasa¬ 
ran, Munip memutuskan untuk 
bekerja sama dengan GrabFood 
agar dapat memasarkan produkn¬ 
ya lebih luas melalui aplikasi Grab. 

“Waktu itu ada perwakilan dari 
tim GrabFood ke sini, menawar¬ 
kan ke kami untuk bergabung. 
Saya tentu tertarik karena juga ti¬ 
dak ingin ketinggalan dengan us¬ 
aha kuliner lain yang sudah ber¬ 
gabung ke layanan online,” ujar 
bapak satu anak ini. 

Munip mengaku sebelum beker¬ 
ja sama dengan Grab, setiap 
harinya Sate DJ hanya menjual 
10.000 tusuk. Namun, setelah 
menjadi mitra merchant Grab¬ 
Food, rata-rata 15.000 tusuk sate 
habis terjual dalam sehari. 

Bisnis kuliner dengan aplikasi 
online, kata Munip, ternyata lebih 
menjanjikan. Berbagai perubahan 
positif ia dapatkan setelah bekerja 
sama dengan GrabFood. 

“Perubahan paling terasa dari segi 
komersial. Pendapatan kami men¬ 
jadi tambah tinggi. Jadi, ketika ber¬ 
gabung dengan GrabFood, omzet 
kami per harinya selalu naik. Dari 
GrabFood, omzet per hari saja se¬ 
banyak 50-60%. Sisanya penjualan 
dari dine-in,” ujar Munip. 

Ini artinya, transaksi 9.000 dari 
total 15.000 tusuk sate beras¬ 
al dari hasil kerja sama dengan 
GrabFood. Beberapa menu Sate 
DJ pun sontak hits dalam aplikasi 
Grab, salah satunya Sate Ayam Pe¬ 
das Sedang. 

Keuntungan lainnya yang Mu¬ 
nip rasakan, adalah banyak mitra 
pengemudi Grab yang terbuka 
dan menjalin komunikasi yang 
baik dengan para pegawai Sate DJ. 
Hal ini menunjukkan kesesuaian 
prinsip pelanggan adalah keluar¬ 
ga yang dijunjungnya. 

“Dengan kami bergabung den¬ 
gan Grab, banyak driver-driv- 
er yang jadi banyak di sekitar 
kami, kemudian mereka pun 
welcome terhadap kami. Selain 
itu, kami merasa diuntungkan 
pula dari sosialisasi mereka ter¬ 
hadap Sate DJ kepada pelang¬ 
gan online,” tambahnya. 


Rumah makan yang buka sejak 
pukul 17.00 WIB hingga 01.30 
WIB ini, lanjut Munip, sela¬ 
lu penuh dengan antrean mitra 
pengemudi Grab. Oleh karena itu, 
dia menambah 5 pegawai yang 
khusus melayani pesanan dari pe¬ 
langgan GrabFood. 

“Sebelum kami bergabung dengan 
GrabFood ini, pegawai kami han¬ 
ya ada 7 orang. Setelah bergabung 
dengan GrabFood, pegawai kami 
yang di Sate DJ bertambah hingga 
5 orang. Mereka khusus menger¬ 
jakan pesanan untuk order online 
GrabFood,” ungkapnya. 

Uniknya, 5 pegawai yang direkrut 
Sate DJ adalah lulusan pesantren 
dari lingkungan rumah Munip di 
Madura. “Karena orang tua saya 


berasal dari Madura, pekerja itu 
kami ambil dari Madura semua. 
Alasannya lebih gampang dari 
segi komunikasi dan pemaha¬ 
man juga. Jadi, kami ngambil dari 
daerah kami agar pelayanan dan 
komunikasi lebih optimal kepada 
pelanggan,” ujar Munip. 

“Latar belakang mereka juga 
kebanyakan dari pesantren. 90% 
pegawainya kami orang-orang 
pesantren. Mereka yang lulus 
dari pesantren, yang di kampun¬ 
gnya menganggur, kalau misal¬ 
nya itu masih saudara kami, itu 
kami ambil,” imbuhnya. 

Kata Munip, dua hal itu, asli Mad¬ 
ura dan lulusan pesantren, dipilih 
karena selain bekerja, sate DJ juga 
mengutamakan ibadah. (DTK) 



TEKA TEKI SILANG #017 

MENDATAR 

1. Kesusahan. 2. Injeksi. 8. Satuan ukuran luas. 9. Damai; tenteram. 11. Tablet. 

12. Pelaksana Khusus (singkatan). 14. Mata pancing. 15. Kubis. 17. Sampai di. 
18. Limpa. 20. Binatang laut yang terasa gatal bila disentuh. 22. Nyamuk kecil- 
kecil. 24. Susun; atur. 25. Antonim kualitas. 27. Sungai di kota Palembang. 
29. Abadi. 31. Salah cetak. 33. Saran; pendapat yang dikemukakan.34. Amat. 
35. Ilmu falak. 38. Bagian dari pohon. 40. Senang hati. 41. Menggolongkan. 
45. Bergerak ke atas. 47. Negara Arab yang bergolak. 48. Asap air panas. 
49. Ruang upacara. 51. Agen resmi penjualan kendaraan bermotor. 53. Kecup; 
cium. 54. Kerbau khas Sulawesi. 55. Secara. 56. Ada waktu. 57. Negara bagian 
Kanada. 

MENURUN 

1. Logat. 2. Kantor berita Iran. 3. Tepuk tangan dari hadirin. 4. Provinsi di Timur 
Indonesia. 5. Senantiasa. 6. Radio siarang Jepang. 7. Lepra. 10. Cermat. 

13. Barang cair yang mudah menguap. 16. Penumbang rezim Orde Lama. 
17. Tata usaha (singkat). 19. Dogma. 21. Tetapi (Inggris). 23. Tingkatan formasi 
militer. 24. Langgar. 25. Tes; uji. 26. Nona (Sunda). 28. ... Connery (aktor film 
James Bond). 30. Salah satu nama huruf Jepang. 32. Unsur ketentaraan kita. 
33. Burung rawa. 36. Ke luar (Inggris). 37. 4 huruf depan dari kata Organisa¬ 
si. 39. Sungai di Sumatera Utara. 40. Nama ikan buas di Sungai Amazon. 
42. Merk Senjata api buatan Rusia. 43. Sungai di Irak. 44. Pelaku oposisi. 46. 
Negara yang beribukota di Ottawa. 47. Sungai di Pakistan. 50. Lawan kata rugi. 
52. Kain pembersih. 


1 



2 


3 


4 


5 


6 



7 


yj 

£ 


TT 



8 ' 





m 


9 


10 


11 



-t 

12 



13 




O 

14 







J-£ 

r> 







K 



S 

15 

16 


17 




18 



19 

o 

20 





21 






22 




0 - 0 - 


K 


£ 


23 

24 




-oc 

25 



26 








27 


28 




g 

R 


U 


29 


30 



31 



32 


33 







'OO 


mi 

34 






35 




36 


37 




38 

39 






O 




mi 

40 






41 

42 


43 


44 




45 



46 

47 




£ 

48 



£ 








O 


a- 



S 


£ 

49 


50 



51 



52 



53 




54 





=35 


O 

55 









56 









57 





ni 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














































































































ANEKA RAGAM 


18 NOVEMBER-24 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


MASKOT PON 2020 



Kangpho: Kangguru Pohon Mantel Emas | Drawa: Burung Cenderawasih 


Ikat pinggang: 

Desain ukiran khas Papua 


Warna asli cenderawasih; 
Semangat, kehangatan, 
dan kegembiraan 


Mahkota: 
Gambaran puncak 
Gunung Jayawijaya 



Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia 
—=— bareng Kangpho S Drawa! - 


SUDOKU #017 


1 



9 



2 



7 



1 




5 



6 

2 



8 






4 

6 

1 






9 


7 


3 


2 






9 

5 

4 






3 



7 

4 



8 




1 



2 



1 



6 



9 


| Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di | 

| seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di- | 

I mainkan, tetapi bisa rumit dan membingungkan I 

| pada awalnya. | 

| Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an- f 

| gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 | 

| yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka | 

| yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. | 


FILOMINO #017 





1 

4 

1 


1 



G 

1 


i 

9 

1 




2 




1 







1 


1 


1 

8 




i 


t 





2 



5 

5 





7 



G 

1 

3 

1 





1 


1 


i 




2 

1 


1 


5 




G 



1 


8 




3 






7 

3 

1 



1 

3 

1 


8 

1 


3 

1 



1 




Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 




gipiys—Believe /t or ATotA 


9-10 


© 2016 Ripley Entertainment Inc. 


Dlstributed by AndrewB McMeel for UFS. 


Vnetfe an old icelandc tale that 

CLA m Ttfe V0LB CAT WILL EAT 
(F YOO AREN'T UOCKV FN006H fO REC&NE 
N6W CLOTHE6 ON CHBISTMAe DAVr 


WEEKS BEFORE 

ftiwm '‘the miMiHG dem >" 

AC« AWEVJ UNGDLFi 
(WHO FlAYO RtCK 
PRACTlCED HlG 
AMERICAN ACCENT 
&Y GON& To GEOR&/A 
AND ORD&RlNG A LOtOF , 
CoFfte m> CRlED CHiCKEN! 


ICO 

fitUytrir w» 


Un wi, 

WENUy FOPC> 

CREMEt> A CAR 
MA&E pARTlAU-V 

OUf 01- SO/86AMS/ 


Ryey’s-Percaya atau Tidak! 


“Ada peribahasa dari negara Islandia yang mengatakan bahwa Kucing Yule akan 
memakanmu jika kau tidak mendapat pakaian baru saat Hari Natal 


“3 minggu sebelum membuat film The Walking Dead, Aktor Andrew Lincoln 
yang memainkan peran Rick Grimes berlatih aksen Amerika dengan pergi ke 
Georgia dan memesan banyak kopi dan ayam goreng” 


“Pada tahun 1941, Henry Ford menciptakan sebuah kendaraan yang se¬ 
bagian tubuhnya terbuat dari kacang kedelai 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















































































08 ikLelemuku 


PBB Mulai Sterilisasi 
Nyamuk dengaan Nuklir 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 
menyatakan sejumlah negara awal 
tahun depan akan mulai mencoba 
teknik nuklir dalam proses sterilisasi 
nyamuk jantan, untuk menghenti¬ 
kan penyebaran demam berdarah 
dengue, Zika, dan Chikungunya 
pada manusia. 

Petunjuk untuk percobaan tersebut 
telah dikembangkan oleh lembaga 
riset khusus dan pelatihan penyakit 
tropis, Badan Tenaga Atom Interna¬ 
sional, FAO dan WHO. 

WHO atau World Health Organi- 
zation menyebut 17 persen penyakit 
menular yang ada di seluruh dunia 
merupakan penyakit yang disebar¬ 
kan oleh nyamuk. Setiap tahunnya, 
700.000 orang meninggal akibat 
penyakit seperti malaria, DBD, Zika, 
Chikungunya dan penyakit kuning. 

WHO juga mengatakan DBD telah 
meningkat drastis dalam beberapa 
tahun terakhir akibat sejumlah faktor, 
seperti perubahan kondisi lingkun¬ 
gan, urbanisasi, transportasi dan trav¬ 
el, sehingga setengah penduduk dun¬ 
ia riskan terkena penyakit tersebut. 

Jeremy Bouver, seorang entomo- 
log medis pada lembaga gabungan 
FAO dan Badan Tenaga Atom Inter¬ 
nasional mengatakan, teknik baru 
menggunakan radiasi nuklir untuk 
mensterilkan nyamuk jantan tel¬ 
ah memberi kesempatan baru un¬ 
tuk mengendalikan penyakit. Dia 
menyebut hal ini sama seperti alat 
kontrasepsi untuk nyamuk. 

Teknik ini dilakukan dengan cara 
melepaskan nyamuk jantan yang tel¬ 
ah disterilkan, sehingga telur nyamuk 
betina yang dibuahi oleh nyamuk jan¬ 
tan tersebut, tidak bisa menetas. 

Teknik ini telah dikembangkan sejak 
akhir tahun 1950 oleh departemen 
pertanian Amerika Serikat dan ber¬ 
hasil mengendalikan hama serangga 
dari tanaman dan ternak, seperti lalat 
buah mediterrania. (VOA) 

PAD Papua 
Alami Kebocoran 

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua 
Hery Dosinaen menyebut poten¬ 
si Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Bumi Cenderawasih banyak men¬ 
galami kebocoran, akibat potensi 
yang belum digali serta ilegal loging 
dan ilegal fishing. 

Hal ini disampaikan Hery, pada 
rapat monitoring dan evaluasi MCP 
Pemerintah Daerah se-Provinsi Pap¬ 
ua, di Sasana Karya Kantor Guber¬ 
nur Dok II Jayapura, Kamis (14/11). 

Menurut Hery, masih adanya prak- 
tik ilegal loging dan ilegal fishing di 
Papua, akibat adanya infrastruktur 
pelabuhan laut yang tak terdata di 
Kabupaten Merauke. Alhasil, kayu 
dan ikan dari Papua pun dibawa kel- 



18 NOVEMBER-24 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


uar tanpa tersentuh pajak. 

Dilain pihak, sambung Sekda, in¬ 
stansi terkait dinilai belum trans¬ 
paran dalam menyampaikan data 
stok Bahan Bakar Minyak (BBM) 
yang masuk ke Papua. Dengan de¬ 
mikian, Pemprov Papua tak bisa 
menarik pajak BBM yang dijual ke 
perusahaan-perusahaan, terma¬ 
suk PT. Freeport Indonesia. “Untuk 
data yang diambil Bapenda Provinsi 
Papua dari Pertamina saja mungkin 
(yang diberikan) dari SPBU, sehing¬ 
ga (kami anggap ini) tidak transpar¬ 
an. Makanya, tahun lalu saya perin¬ 
tahkan Inspektorat Provinsi Papua 
meminta data ke kementerian lem¬ 
baga terkait untuk data BBM yang 
masuk ke Papua. Sehingga ada pa¬ 
jaknya BBM seperti ke Freeport bisa 
kita deteksi,” jelasnya. 

Dalam waktu dekat, masih menurut 
Hery, atas perintah Gubernur Papua 
dan pengawasan KPK, Pemprov Papua 
bakal membentuk tim guna melaku¬ 
kan konsolidasi lebih intens terhadap 
infrastruktur pelabuhan di seluruh 
Papua yang menerima atau mengelu¬ 
arkan kayu, ikan, BBM serta lainnya. 

Dengan demikian, diharapkan 
Pemprov Papua dapat benar-benar 
memaksimalkan seluruh potensi 
PAD yang sebelumnya bocor karena 
ketidaktahuan pemerintah daerah. 

“Intinya, harus ada gerakan lewat 
pendampingan KPK dalam rangka 
pencegahan korupsi terintegrasi. Se¬ 
hingga kita mampu terobosi semua 
potensi yang ilegal di Papua untuk 
kemudian dioptimalkan menjadi 
PAD,” harapnya. (P02) 

Remaja Pengguna Vape 
Jalani Cangkok Paru-Paru 

Seorang remaja Michigan menjadi 
penerima transplantasi paru-paru 
ganda pertama setelah paru-parunya 
rusak parah akibat mengisap vaping 
atau rokok elektrik, demikian per¬ 
nyataan pejabat-pejabat kesehatan 
Amerika, Selasa (12/11). 

Tim dokter di RS Henry Ford di 
Detroit menggambarkan kepada 
wartawan prosedur yang menye¬ 
lamatkan nyawa remaja berusia 17 
tahun itu, dan memohon masyarakat 
memahami bahaya vaping. Remaja 
itu dibawa ke rumah sakit awal De¬ 
sember lalu karena menunjukkan 
gejala seperti pneumonia. Ia dipin¬ 
dahkan ke rumah sakit Childrens 
Hospital of Michigan di Detroit dan 
kemudian ke RS Henry Ford pada 3 
Oktober lalu di mana ia menjalani 
transplantasi pada 15 Oktober. 

Transplantasi paru-paru ganda ini 
diyakini yang pertama kali dilaku¬ 
kan pada pasien yang mengalami 
kerusakan paru-paru akibat vaping. 

Tim dokter itu mendapati “sejum¬ 
lah besar peradangan dan jaringan 
parut” pada paru-paru remaja itu, 
ujar Dr. Hassan Nemeh, direktur 
bedah transplantasi organ dada di 
RS Henry Ford. “Ini adalah kejaha¬ 
tan yang belum pernah saya hadapi 
sebelumnya. Kerusakan akibat vap¬ 
ing terhadap paru-paru tidak dapat 
dipulihkan. Tolong pikirkan hal itu 
dan katakan pada anak-anak Anda 
untuk mempertimbangkan kembali 
penggunaan vaping.” 

Pejabat-pejabat kesehatan itu me¬ 
nolak mengidentifikasi nama rema¬ 


ja itu dan berharap ia segera pulih. 
Mereka juga tidak merinci apa mer¬ 
ek atau jenis vaping yang digunakan 
dan berapa lama. Lebih dari 2.000 
warga Amerika yang menggunakan 
vaping jatuh sakit sejak Maret lalu, 
sebagian besar adalah remaja dan de¬ 
wasa muda. Sedikitnya 40 orang telah 
meninggal dunia. (VOA) 

Dunia Penerbangan 
Butuh Ribuan Naker 

Dalam waktu 20 tahun mendatang, 
industri penerbangan di seluruh dun¬ 
ia akan membutuhkan 790 ribu pilot 
baru. Menurut studi sebuah perusa¬ 
haan pembuat pesawat terang, Boeing, 
di tahun 2018, di Amerika Utara saja, 
yaitu di Amerika Serikat dan Kanada, 
dibutuhkan 206 ribu pilot baru. 

Selain penerbang atau pilot pesawat 
komersial, industri penerbangan 
juga membutuhkan 750 ribu orang 
teknisi dan hampir 900 ribu awak 
kabin pesawat, kata Boeing. 

Untuk menarik siswa-siswa baru 
guna mengisi lowongan dalam 
bidang penerbangan itu, banyak pe¬ 
rusahaan penerbangan mengadakan 
kerjasama dengan perguruan tinggi 
yang memberikan pendidikan pilot. 

Menurut Ketua Jurusan Penerban¬ 
gan yang sekaligus profesor pada 
Universitas North Dakota, Jim Hig- 
gins, banyak perusahaan penerban¬ 
gan menawarkan beasiswa bagi para 
peminat sebagai dorongan supaya 
mereka lebih antusias menekuni 
bidang itu. Hasilnya sangat bagus, 
karena banyak siswa yang meman¬ 
faatkan tawaran seperti itu. 

Federal Aviation Administration 
(FAA) mensyaratkan seorang pi¬ 
lot harus punya 1.500 jam terbang 
supaya bisa mendapat sertifikat un¬ 
tuk menerbangkan pesawat komer¬ 
sial. Tapi seorang lulusan lembaga 
pendidikan yang diakui oleh FAA 
hanya membutuhkan seribu jam ter¬ 
bang jika pilot tersebut juga memili¬ 
ki gelar bachelor atau sarjana muda 
dalam bidang aviasi. 

Sementara Profesor dan Ketua 
Bidang Sains Aeronautika di Emb- 
ry-Riddle Aeronautical University, 
Mike Wiggins, calon penerbang yang 
berminat meniti karir dalam bidang 
itu sebaiknya mulai belajar terbang 
pada tingkat sekolah menengah. 

Ia mengatakan, pelajar sekolah me¬ 
nengah bisa mendapat izin terbang 
atau private pilots license pada usia 
17 tahun setelah terbang sedikitnya 
40 jam, termasuk 10 jam terbang 
solo, atau terbang sendiri tanpa did¬ 
ampingi pelatih. 

Kata Wiggins, latihan penerbang 
ini akan mempercepat latihan ter¬ 
bang pada tingkat perguruan tinggi 
dan sekaligus akan memastikan pe¬ 
sertanya bahwa itulah bidang yang 
mereka minati, sebelum mengha¬ 
biskan lebih banyak uang untuk lati¬ 
han pilot lanjutan. (VOA) 

Spice Girls Tolak Tampil 
Bersama Adele 

Spice Girls ternyata sempat meno¬ 
lak tampil bersama Adele dalam tur 
reuni mereka. Alasan penolakan mer¬ 
eka ternyata sederhana: mereka takut 
kemampuan oleh vokal mereka dise¬ 
pelekan penonton, karena sepanggu¬ 
ng dengan Adele. Padahal, asal tahu 
saja, Adele adalah penggemar berat 



Musim panas lalu, tepatnya bulan 
Juni, saat tampil di Stadion Wem- 
bley, London, Adele menyatakan 
ingin tampil bersama mereka. Awal¬ 
nya mereka tertarik dengan ide itu, 
namun belakangan hati mereka ciut 
dan menyatakan tidak ingin diband¬ 
ingkan dengan Adele. 

Yang menggelikan, gosip yang bere¬ 
dar di media sosial adalah Adele me¬ 
nolak tampil bersama mereka. Mei 
C, salah satu personil Spice Girls, 
langsung membantahnya, dan men¬ 
gatakan, mereka justru yang tak be¬ 
rani tampil bersama Adele. 

Kelompok pop yang juga terdiri 
dari Geri Horner, Mei B, dan Emma 
Bunton ini belum mengumumkan 
rencana tampil mereka berikutnya 
menyusul berakhirnya tur musim 
panas. Tapi mereka berharap bisa 
segera melangsungkan tur dunia. 

Bagaimana dengan Victoria Beck- 
ham? Personil Spice Girls yang me¬ 
nolak tampil dalam tur reuni dika¬ 
barkan juga tertarik menyapa para 
penggemar mereka di berbagai pen¬ 
juru dunia. (VOA) 


mengatakan kesepakatan menyetop 
ekspor biji nikel per 1 Januari 2020 
muncul setelah berunding dengan 47 
perusahaan yang terdiri dari pengu¬ 
saha smelter dan penambang nikel. 
Salah satu poinnya, harga nikel yang 
harus mengikuti harga internasional 
yaitu kurang lebih 30 USD per metr¬ 
ik ton Free on Board (FOB). Harga 
tersebut merupakan harga untuk 
kadar di bawah 1,7 persen dipotong 
biaya ekspor dan pengapalan. 

“Bahwa kami sudah tidak mau ek¬ 
spor ore mulai 1 Januari 2020. Sam¬ 
paikan kepada dunia, jadi kami pun¬ 
ya negara tidak mau dibodoh-bodohi 
lagi sama orang lain. Karena kami 
semua sudah kompak,” jelas Bahlil 
saat menggelar konferensi pers di 
kantor BKPM, Jakarta, Selasa (12/11). 

Bahlil menjelaskan dari 47 perusa¬ 
haan yang hadir hanya ada 37 perusa¬ 
haan yang memiliki hak ekspor. Dari 
37 perusahaan tersebut, 26 di antara- 
nyabersedia menjual biji nikel ke peru¬ 
sahaan smelter dengan harga 30 USD 
per metrik FOB.Sementara 9 perusa¬ 
haan lainnya akan tetap melakukan 
ekspor dan 2 lainnya masih menung¬ 
gu verifikasi Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Poin kesepakatan lainnya yaitu akan 
ditunjuknya perwakilan dari pembeli 
dan penjual sebagai surveyor untuk 
memastikan kualitas nikel. Ini untuk 
menjembatani antara penjual dan 
pembeli yang kerap tidak percaya 


Penghentian Ekspor 
Biji Nikel 

•ala BKPM Bahlil Lahadalia 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














ANTAR BANGSA 


18 NOVEMBER -24 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


terhadap penilaian surveyor. “Kare¬ 
na mereka biasa berkelahi karena 
hasil surveyor. Saya sudah tidak tahu 
mana yang benar. Kata pembeli, sur¬ 
veyor dalam negeri sudah tidak ter¬ 
jaga independensinya. Bagi penjual 
juga begitu,” tambahnya. 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengu¬ 
saha Nikel Indonesia (APNI), Meidy 
Katrin mengatakan telah menerima 
kesepakatan bersama tersebut. Ia 
menyebut hingga akhir 2019 ini 
masih ada sekitar 7-8 juta ton kuota 
ekspor. “Nah pertanyaannya smelter 
akan menyerap. Sebenarnya APNI 
sedang berkoordinasi dengan daer¬ 
ah, dimana daerah mendata berapa 
total kebutuhan input ore smelter. 
Yang itu akan dibandingkan dengan 
berapa persetujuan Kementerian 
ESDM Provinsi,” tutur Meidy. 

Sementara Sekjen Asosiasi Peru¬ 
sahaan Industri Pengolahan dan 
Pemurnian (AP3I), Haykal Hubeis 
mengatakanakan menjalankan kes¬ 
epakatan bersama dengan pemerin¬ 
tah dan penambang nikel. Menurut¬ 
nya, kebutuhan total bijih mentah 
atau ore nikel untuk pihaknya berk¬ 
isar antara 12-15 juta ton. Ia mem¬ 
perkirakan kebutuhan tersebut akan 
terpenuhi dari dalam negeri. 

“Jadi kami setuju dengan apa 
yang disampaikan. Dan kami akan 
melaksanakan sesuai dengan yang 
disepakati,” jelas Haykal. 

Sebelumnya, APNI meminta pe¬ 
merintah membuat aturan tata nia¬ 
ga nikel di dalam negeri yang jelas. 
Ini menyusul percepatan larangan 
ekspor bijih nikel dari seharusnya 
pada 2022 menjadi 1 Januari 2020 
dengan keluarnya Peraturan Men¬ 
teri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. 
Beberapa regulasi yang diminta 
antara lain soal harga jual nikel di 
dalam negeri dan kepastian smelt¬ 
er menyerap ore dengan kadar di 
bawah 1,7 persen. (VOA) 

Pelaku Bom Medan 
Bergerak Sendirian 

Kepala Biro Penerangan Mas¬ 
yarakat Mabes Polri Brigadir Jen¬ 
deral Dedi Prasetyo mengatakan 
penyidik berhasil mengidentifika¬ 
si pelaku bom bunuh diri di Pol- 
restabes Medan, Sumatera Utara. 
Pelaku merupakan seorang maha¬ 
siswa berusia 24 tahun berinisial 
RMN. Dugaan sementara polisi 
melakukan aksinya seorang diri. 

“Yang bersangkutan selain diiden¬ 
tifikasi identitasnya, juga masih 
dikembangkan oleh Densus 88. Du¬ 
gaan sementara pelaku melakukan 
aksi terorisme adalah lone wolf. 
Namun pengembangan nanti akan 
sangat ditentukan oleh tim di lapa¬ 
ngan,” jelas Dedi Prasetyo di Mabes 
Polri, Jakarta, Rabu (13/11). 

Polisi masih mendalami jenis bom 
yang digunakan oleh pelaku, terma¬ 
suk barang-barang yang ditemukan 
di lokasi kejadian. Beberapa barang 
tersebut antara lain baterai 9 volt, 
pelat besi, paku dengan berbagai 
ukuran dan irisan kabel. Selain itu, 
Tim Antiteror Mabes Polri Densus 
88 juga masih mendalami CCTV 
untuk penyelidikan lebih lanjut. 

“Kemudian ada tombol switch on- 
ofF. Ada potongan tubuh. Ini juga 
nanti untuk memperkuat identifi¬ 
kasi terhadap pelaku. Nanti akan 


dicek DNA-nya. Sementara tadi 
pengungkapan sidik jari, nanti di¬ 
kuatkan lagi dengan tes DNA, akan 
disandingkan dengan kedua orang 
tua pelaku,” tambahnya. 

Pengamat teroris Al Chaidar men¬ 
gatakan pelaku lone wolf biasanya 
mempelajari pembuatan bom dari 
internet atau media sosial. Di samp¬ 
ing itu, kata dia, para pemuda juga 
menjadi sasaran dari kelompok ter¬ 
oris karena ilmu agama mereka ma¬ 
sih sedikit dan mudah dipengaruhi. 

“Dikirimkan bahannya atau manu¬ 
alnya lewat telegram. Kemudian ba¬ 
hannya mereka memperoleh sendiri 
dengan cara-cara yang sudah diberi- 
tahu lewat telegram,” jelas Al Chaid¬ 
ar kepada VOA. 

Kendati demikian, menurut Al 
Chaidar, tidak tertutup kemungk¬ 
inan pelaku bom bunuh diri ini 
tidak seorang diri. Sebab, menurut¬ 
nya, ada kelompok di Medan 
yang sedang menunggu pengganti 
pemimpin kelompok Negara Islam 
Irak dan Suriah (ISIS) Abu Bakar 
Al-Baghdadi yang telah tewas. 



Sebanyak enam orang mengalami 
luka-luka akibat bom bunuh diri 
yang dilakukan oleh RMN di Pol- 
restabes Medan, Rabu (13/11) pagi. 
Lima korban luka merupakan polisi 
dan satu lainnya warga sipil. (VOA) 

Nurdin Abdullah Ajak 
Dukung Yasin Limpo 

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), 
Prof Nurdin Abdullah, menyam¬ 
paikan rasa gembiranya terkait ter¬ 
pilihnya Syahrul Yasin Limpo (SYL) 
sebagai Menteri Pertanian (Mentan) 
di Kabinet Indonesia Maju. 

“Kita diberikan sebuah kegembi¬ 
raan, sebuah kebanggaan, karena 
mantan Bupati Gowa (Syahrul Ya¬ 
sin Limpo), yang juga Gubernur 
Sulawesi Selatan pada masanya, 
diberikan kepercayaan oleh neg¬ 
ara menjadi Menteri Pertanian 
Republik Indonesia,” kata Nurdin 
Abdullah di hadapan ribuan mas¬ 
yarakat yang hadir pada HUT ke- 
699 Gowa di Benteng Somba Opu, 
Minggu (17/11). 

Pemprov Sulsel tentunya, se¬ 
bagai bentuk kesyukuran, dengan 
mendukung SYL dan juga pro¬ 
gram-programnya sebagai Men¬ 
tan. “Tentu wujud kesukuran kita 
harus mensupport beliau sebagai 
Menteri Pertanian,” ucapnya. 

Untuk tingkat nasional, setelah Ju- 
suf Kalla mengakhiri masa jabatan¬ 
nya sebagai Wakil Presiden, sosok 
SYL hadir sebagai putra daerah 
menjadi perwakilan Sulsel di kabi¬ 
net yang dipimpin Presiden Jokowi. 

“Alhamdulillah Bapak Syahrul 
Yasin Limpo menjadi salah satu 


sosok dari Sulawesi Selatan yang 
tentu kita banggakan bersama,” 
ujarnya. (P06) 

Pemkot Kupang Latih 
Manajemen Pariwisata 

Wakil Walikota Kupang dr.Her- 
manus Man membuka kegiatan 
Pelatihan Manajemen Home Stay 
/ Pondok wisata dan Rumah Wisa¬ 
ta di Aula Hotel Neo Aston Kota 
Kupang, Rabu, (13/11). Pelatihan 
berlangsung selama 3 hari, sejak 13 

- 15 November 2019. 

Pemerintah Kota Kupang men¬ 
yadari pentingnya pembangunan 
di bidang kepariwisataan agar dapat 
meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. Selain itu, un¬ 
tuk peningkatan kualitas tata kelola 
destinasi pariwisata dan kapasitas 
masyarakat pelaku usaha kepari¬ 
wisataan serta untuk memperbaiki 
kualitas layanan pariwisata ter¬ 
masuk penyelenggaraan informa¬ 
si kepariwisataan sehingga perlu 
dilakukan pelatihan untuk pening¬ 
katan sumber daya manusia kepari¬ 
wisataan. Dana alokasi khusus non 
fisik bertujuan untuk mendukung 
peningkatan kualitas destinasi 
pariwisata dan daya saing destina¬ 
si pariwisata daerah dalam rangka 
meningkatkan citra pariwisata In¬ 
donesia, meningkatkan kesejahter¬ 
aan masyarakat lokal khususnya 
masyarakat destinasi pariwisata 
serta meningkatkan produktivitas 
dan perluasan kesempatan kerja di 
bidang pariwisata. Selain itu pelati¬ 
han manajemen Home Stay sangat 
penting dalam rangka peningkatan 
kapasitas SDM Pariwisata, karena 
lewat pelatihan ini pelaku industri 
pariwisata diajak untuk memiliki 
kompetensi dasar pelayanan prima. 

“Saya menyambut baik kegiatan ini 
karena melalui pelatihan manaje¬ 
men homestay atau pondok wisata 
maka dapat memanfaatkan potensi 
sumber daya yang cukup tersedia 
di daerah ini, namun masih sedikit 
pengetahuan maupun keterampilan 
yang dimiliki oleh para pelaku usaha 
Homestay khususnya maupun mas¬ 
yarakat pada umumnya” ujar dia. 

Lebih lanjut dr. Hermanus Man 
menyampaikan bahwa kegiatan 
pelatihan ini memberikan sentuhan 

- sentuhan pengetahuan dan ket¬ 
erampilan dalam menumbuhkem¬ 
bangkan kreativitas pelaku usaha 
Home Stay atau pondok wisata, mu¬ 
lai dari manajemen pengelolaannya 
sampai pada bagaimana mengaktual¬ 
isasikan pelayanan yang berkualitas. 
Usaha homestay dapat menjadi pili¬ 
han usaha yang sangat menguntung¬ 
kan baik bagi pelaku usaha homestay 
itu sendiri maupun bagi tersedianya 
lapangan kerja bagi orang lain. 

Margaritha Salean selaku ketua 
panitia melaporkan bahwa pelati¬ 
han bertujuan untuk pengemban¬ 
gan atau pembinaan sumber daya 
pariwisata untuk mempersiapkan 
SDM pariwisata di daerah tujuan 
pariwisata, mampu meningkatkan 
kinerja dan daya saing bagi pemba¬ 
ngunan keapariwisataan nasional, 
mendorong pelayan prima selaku 
usaha sektor industri pariwisata dan 
memahami manajemen homestay / 
pondok wisata / rumah wisata da¬ 
lam rangka pengelolaan wilayah 
wisata. 


09 jfcLelemuku 


Narasumber sebanyak 8 orang ter¬ 
diri kalangan praktisi, akademisi, 
pemerhati pariwisata dan pemerin¬ 
tahan. Turut hadir para Pimpinan 
Organisasi Perangkat Daerah, para 
instruktur, peserta pelatihan dan 
ASN Kota Kupang. (K04) 

Kabupaten Gowa 
Jadi Destinasi Investasi 

Gubernur Sulawesi Selatan (Sul¬ 
sel), Prof HM Nurdin Abdullah, 
berharap Kabupaten Gowa tidak 
hanya menjadi destinasi wisata, 
tetapi juga destinasi investasi. “Saya 
berharap Gowa betul-betul menjadi 
destinasi wisata, maupun destina¬ 
si investasi,” kata Nurdin Abdullah 
pada HUT ke-699 Gowa di Benteng 
Somba Opu, Minggu (17/11) 

Untuk destinasi wisata, kata Nur¬ 
din Abdullah, Gowa memiliki ban¬ 
yak keunggulan. Mulai dari puncak 
gunung sampai pinggir pantai. “Kita 
punya semua. Bahkan sayur-sayu¬ 
ran semuanya dari Gowa,” ujarnya. 

Dibawah kepemimpinan Bupati 
Adnan Purichta Ichsan, lanjut Nur¬ 
din Abdullah, Malino mengalami 
banyak perubahan. Adnan hadir 
dengan program pelebaran jalan 
dan pedesterian. Malino juga disu¬ 
lap menjadi lebih ramah terhadap 
turis. “Mudah-mudahan dalam 
waktu tidak lama, pelebaran jalan 
selesai sampai ke Kota Malino. Seh¬ 
ingga, pengunjung bisa menempuh 
waktu dengan cepat,” imbuhnya. 

Gubernur berharap, segala hal 
yang belum terselesaikan akan di¬ 
wujudkan dan bisa dinikmati oleh 
seluruh masyarakat Kabupaten 
Gowa. (P06) 

Kabinet Baru 
Presiden Bolivia Sementara 

Senator Bolivia Jeanine Anez 
yang menyatakan dirinya se¬ 
bagai presiden sementara 
setelah lengsernya Evo Morales, 
membentuk kabinet baru untuk 
bekerja dengannya. 

Anez, Rabu (14/11) mengada¬ 
kan upacara di istana kepreside¬ 
nan di ibu kota, La Paz, di mana 
para pemimpin baru militer juga 
dipilih. “Kepresidenan semen¬ 
tara ini akan mengembangkan 
penghormatan mutlak terhadap 
tatanan konstitusi. Kami akan 
berupaya membangun peluang 
dan meninggalkan stigma dan 
perpecahan lama,” ujar Anez da¬ 
lam kata sambutannya. 

Anez, mengambil peran se¬ 
bagai presiden sementara, Sela¬ 
sa (12/11) ketika Morales melar¬ 
ikan diri ke Meksiko setelah 14 
tahun pemerintahan sosialisnya 
berakhir dengan protes keras. 

Bentrokan baru mengguncang 
ibu kota Bolivia itu pada hari Rabu 
(13/11) sementara klaim Anez un¬ 
tuk menduduki kursi kepreside¬ 
nan menghadapi tantangan dari 
para pendukung Morales. 

Protes di Bolivia bermula 
setelah Morales menyatakan di¬ 
rinya sebagai pemenang dalam 
pemilihan bulan lalu meskipun 
hasil parsial memperkirakan ia 
akan menghadapi putaran kedua 
pada bulan Desember mela¬ 
wan mantan Presiden Carlos 
Mesa, saingan utamanya. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












OPINI 


10 


18 NOVEMBER-24 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dari Redaksi... 



Banyak masalah yang selama ini su dapa an¬ 
gkat dari suara-suara rakyat tapi seng pernah di 
tanggapi. Akang pu hasil sekarang ini su tacium 
kalau ada janji zaman dahulu yang seng disele¬ 
saikan. Dan yang paling disayangkan akang pung 
utang itu dibiarkan sampe tukang kredit yang 
tagih wang itu bosan dan biking hal-hal yang 
malah lebih parah daripada jumlah janji yang 
harus ditutup. 

Kalo macam beta, Rambo dan masyarakat 
seng mungkin biking hal-hal yang tambah ru¬ 
sak tatanan hidup Duan Lolat di negeri ini. Tapi 
paling sayang paskali sebab banyak orang dari 
luar yang seng tau akang pu aturan dan bikin 
permainan seng masuk akal yang dia pu ujung 
hanya bikin rugi warga akar rumput. 

Dorang biking macam daerah ini hanya jadi 
tempat selesaikan proyek-proyek buangan yang 
usahanya seng perlu dipertanggung jawabkan. 
Akang pu bukti fisik di atas kepulauan ini banyak 
dan hanya bikin susah orang, sebab bukti-bukti 
fisik itu jarang dipake dan paleng banya su seng 
berfungsi sesuai deng akan pu tujuan. 

Bicara sedikit tentang usaha. Beta ada rasa 
kasian par orang-orang yang kerja setengah 
hati di negeri ini. Sebab mereka datang dengan 
ide-ide dari kota besar yang penuh dengan ke¬ 
baikan, tapi pas akang pu praktek di kabupaten 
ini ternyata kebalikan yang keliatan. 

Ada satu contoh yang beta alami sendiri, pas 
ada belanja roti di satu toko baru buka di jalan 
utama kota ini. Beta mo masuk par pilih roti, 
orang yang pung roti bilang kalo orang macam 
beta ini seng pantas beli roti. Sebab potongan 
macam beta ini seng pung kelas beli roti. Hanya 
bisa beli roti kanari pas kelaparan saja. 

Sementara yang seharusnya belanja di dia 
pung toko itu, orang-orang pejabat besar dari 
negara ini. Mereka yang pung kalas top dan he¬ 
bat deng harta sementara ini. Adoo kasian. (***) 


Pembantuan dan Vonis Bebas Sofyan 

Oleh: Petrus Richard Sianturi 


Vonis bebas terhadap mantan Direktur Utama 
PT PLN, Sofyan Basir, dalam kasus dugaan suap 
proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 
Riau-1 cukup mengejutkan. Sebagian pihak 
menyebutkan bahwa vonis bebas terhadap 
Sofyan menjadi dasar untuk menyatakan Komi¬ 
si Pemberantasan Korupsi memang telah gagal. 

Dalam kasus ini, meski nama Sofyan kerap 
disebut dalam persidangan, nyatanya hakim 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakar¬ 
ta menyatakan Sofyan tidak terbukti telah 
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana 
dakwaan jaksa KPK. Jaksa mendakwa Sofyan 
diduga mengetahui dan memfasilitasi pem¬ 
berian uang kepada salah satu partai politik. 
Dakwaan jaksa menggunakan Pasal 12 huruf 
a juncto Pasal 15 Undang-Undang Pember¬ 
antasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) 
juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dan Pasal 11 juncto Pasal 15 
UU Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. Pas¬ 
al terakhir adalah pasal tentang pembantuan 
(medeplichtigheid). 

Atas dasar itu, KPK meyakini bahwa Sofyan 
menjadi salah satu pihak yang telah melakukan 
tindak pidana korupsi. Namun hakim menga¬ 
takan sebaliknya. Dalam pertimbangan putu¬ 
san disebutkan bahwa tidak ditemukan adanya 
unsur kesengajaan dari Sofyan dalam konteks 
pembantuan sebagaimana dakwaan jaksa. 

Menurut Simons (1937), pembantuan mer¬ 
upakan keikutsertaan yang tidak berdiri sendi¬ 
ri (zelfstandige deelneming): orang dianggap 
telah melakukan pembantuan jika pelaku 
utamanya terbukti melakukan tindak pidana. 
Hal penting kedua adalah perlunya dicari un¬ 
sur kesengajaan (opzet). Dalam kasus Sofyan, 
perlu dikonstruksikan apakah, misalnya, upaya 
mempertemukan para terdakwa dalam kasus 
itu merupakan suatu unsur kesengajaan. 

Dalam kacamata hukum, putusan itu harus 
dihormati sesuai dengan asas res judicata pro 
veritate habetur, yakni putusan pengadilan 
harus dianggap benar sampai ada putusan 
lain yang mengubah sebaliknya. Namun kasus 
Sofyan ini sendiri tidak berarti otomatis selesai 
begitu saja. Ada beberapa implikasi terhadap 
proses penegakan hukumnya. 

Pertama, hanya ada tiga kemungkinan putu¬ 
san dalam kasus pidana, yaitu putusan bebas, 
lepas, atau dipidana. Kedua, terkait dengan 
poin pertama, putusan bebas atas terdakwa 
korupsi seperti kasus Sofyan adalah hal bia¬ 
sa. Sayangnya, dengan budaya kesadaran hu¬ 
kum yang rendah, beberapa pihak cepat-cepat 
membuat kesimpulan, seperti KPK sudah gagal 
atau KPK sudah kalah. 

Ketiga, setiap putusan pengadilan memiliki 
konsekuensinya sendiri. Dalam kasus Sofyan, 
meskipun dia dinyatakan bebas, jaksa KPK 
memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum 
kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan itu belum 
berkekuatan hukum tetap meskipun Sofyan ha¬ 
rus dibebaskan sebagaimana perintah putusan. 


Tiga implikasi itu adalah penalaran hukum 
biasa untuk memahami sebuah pola penegakan 
hukum, termasuk kasus tindak pidana korupsi. 
Dengan demikian, pendapat yang mengatakan 
bahwa karena Sofyan bebas sehingga seo¬ 
lah-olah KPK nyata-nyata sudah “gagal” adalah 
bentuk lompatan berpikir yang salah kaprah. 
Kesimpulan itu tidak kuat. 

Perlu diingat, pada 2012, mantan Wali Kota 
Bekasi, Mochtar Muhammad, yang sebelum¬ 
nya diputus bebas oleh Pengadilan Tipikor 
Bandung, akhirnya divonis bersalah 6 tahun 
penjara oleh MA setelah jaksa KPK menga¬ 
jukan kasasi. Pada 2016, Bupati Rokan Hulu 
Suparman juga sempat divonis bebas oleh Pen¬ 
gadilan Tipikor Pekanbaru. Namun, di tingkat 
kasasi, MA menghukumnya 6 tahun penjara. 

Jika jaksa mengajukan kasasi dalam kasus 
Sofyan, kemungkinannya hanya dua: putusan 
Pengadilan Tipikor Jakarta dikuatkan sehing¬ 
ga Sofyan memang bebas atau, sebaliknya, 
dibatalkan sehingga Sofyan menjadi terpi¬ 
dana. Karena bentuknya kemungkinan, kita 
tidak boleh cepat-cepat berasumsi, apalagi 
menyudutkan penegak hukum, termasuk KPK. 

Lagi pula, usulan kepada komisioner KPK 
untuk membentuk majelis etik agar memer¬ 
iksa penyidik-penyidik KPK dalam perkara a 
quo sama sekali tidak relevan. Selain karena 
putusan ini belum selesai, proses penanganan 
sebuah kasus korupsi tidak serta-merta berbe¬ 
ban hanya kepada penyidik, termasuk karena 
dugaan adanya abuse of power. 

Kontrol ketat terhadap KPK adalah hal yang tidak 
bisa dibantah. KPK tetap perlu memastikan bahwa 
komitmen penegakan hukum dalam kasus korup¬ 
si tidak malah kontraproduktif, misalnya dengan 
adanya oknum-oknum KPK yang bermasalah. 

Berkaca dari putusan bebas Sofyan, jelas 
bahwa penegakan hukum korupsi tetap harus 
diperkuat. KPK harus memastikan tidak ada 
penyalahgunaan kewenangan agar legitimasi 
dalam pembelaan terhadap KPK semakin kuat. 
KPK juga perlu memastikan dirinya berbenah 
diri agar secara formal-prosedural tidak mu¬ 
dah diganggu koruptor dan kroni-kroninya. 

Kini, jika jaksa KPK melakukan kasasi, MA 
perlu memeriksa perkara ini benar-benar, khu¬ 
susnya perihal penerapan hukum ihwal pem¬ 
bantuan. Ihwal “adanya unsur dengan sengaja” 
harus diperhatikan betul, khususnya secara 
material dan intelektual sebagaimana diistilah¬ 
kan Simons. Penanganan kasus ini menjadi uji¬ 
an bagi MA untuk mendapatkan kepercayaan 
masyarakat atas penegakan hukum yang adil, 
konsisten, dan tegas terhadap pelaku-pelaku 
tindak pidana korupsi. 

Kita harus proporsional. Tidak ada tendensi un¬ 
tuk mendukung atau menolak putusan bebas ini. 
Yang jauh lebih penting adalah setelah putusan 
ini dikeluarkan, perdebatan atas penegakan hu¬ 
kum dalam kasus korupsi harus semakin terarah. 

Penulis adalah Kandidat Magister Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nash (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















SAMBUNGAN 


18 NOVEMBER-24 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Jangan... 

Duan Loalat tidak akan mampu 
bersaing ketika proyek Blok Gas 
Masela beroperasi di Maluku. 

“Saya tidak inginkan pada saatn¬ 
ya nanti, anak-anak kita hanya bisa 
berdiri di bawah-bawah tiris, se¬ 
mentara orang lain datang duduk 
di dalam rumah. Mestinya nanti 
anak-anak kita di sini yang nanti 
duduk di dalam rumahnya, lalu 
mempersilahkan orang dari luar 
yang datang untuk bersama-sama 
di rumah ini untuk kita bekerja 
bersama-sama membangun Indo¬ 
nesia,” beber Orno. 

Mantan Bupati Maluku Barat 
Daya (MBD) ini mengakui, dirin¬ 
ya merasa bangga, ketika proyek 
Blok Masela beroperasi nanti ada 
generasi muda di daerah ini ikut 
andil dalam mengelola sumber 
daya alam (SDA) yang dikembang¬ 
kan. “Jika generasi yang ada disini 
mereka kerja dan masuk di Blok 
Masela serta menjadi yang domi¬ 
nan, itu akan menjadi sesuatu yang 
luar biasa,” kata dia. 

Selain SDM berkualitas, Orno 
juga mengingatkan tentang ke¬ 
arifan lokal yang harus tetap 
dijaga oleh generasi muda dan 
masyarakat setempat. Ia mencon¬ 
tohkan apa yang terjadi di Provinsi 
Bali yang sebenarnya sudah masuk 
pengaruh dunia internasional. Hal 
yang juga akan terjadi ketika Blok 
Masela beroperasi. 

“Kita lihat di Bali, masih tetap 
seperti yang dulu sebagai orang 
Bali, karena menjaga dan mem¬ 
pertahankan kearifan lokalnya. 
Karena apa? kearifan lokal, nilai- 
nilai religius sesuai dengan ajaran 
agama yang kita anut, ketika pudar, 
orang lain akan menguasai kita. 
Jadi persatuan dan kesatuan harus 
dijaga, nilai-nilai kegotong royon- 

PW... 

listrik kepada PLN. Nominal 
tagihan yang tercantum di da¬ 
lam surat tersebut cukup fantas¬ 
tis, dengan jumlah keseluruhan 
hampir mencapai Rp300 juta. 

Belum tahu apa penyebab ter¬ 
jadinya tunggakan pembayaran 
listrik pada Dinas/Badan Pem- 
kab Kepulauan Tanimbar itu, 
namun diduga akibat pengelo¬ 
laan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang 
terkesan morat-marit. 

Selain itu, dalam surat Tagi¬ 
han Rekening Listrik tersebut 
pihak PT. PLN (Persero) cabang 
Saumlaki menyarankan kepa¬ 
da Bupati Fatlolon, agar turut 
membantu PLN dalam menye¬ 
diakan tenaga listrik di Tanim¬ 
bar, dengan membayar listrik 
tepat waktu, terutama bagi kan¬ 
tor-kantor saat ini. (SRT) 

Berikut adalah daftar tagihan 
Kantor-Kantor Pemda Tanimbar 
yang belum membayar listrik 
kepada PT PLN Saumlaki. 

• Kantor Perpustakaan, tunggak 
2 bulan (Rp.7.627.053). 

• Kantor Badan Pengelolaan 
Perbatasan, tunggak 3 bulan 
(Rp.12.096.453). 

• Kantor Bupati, tunggak 2 bu¬ 
lan (Rp.32.435.822). 


gan, nilai-nilai etika dan moral ha¬ 
rus dijaga,” tutur dia. 

Sementara itu, Ketua Ketua ST- 
KIPS, Olivier Srue mengatakan, 
komitmen pihaknya untuk mencer¬ 
daskan anak-anak bangsa di daerah 
yang kemudian diwujudkan melalui 
kegiatan- kegiatan akademik. 

Perjuangan untuk mencerdas¬ 
kan anak-anak bangsa yang ada di 
daerah ini, sebut Srue, butuh per¬ 
juangan yang keras untuk memacu 
perkembangan, apalagi perkem¬ 
bangan pendidikan tinggi yang be¬ 
gitu pesat di republik ini dan telah 
menuntut pihaknya untuk terus 
berjuang. “Ini menjadi tanggung 
jawab kita bersama. Keberhasilan 
kami adalah keberhasilan pemer¬ 
intah provinsi, pemerintah Tanim¬ 
bar. Karena itu tanggung jawab kita 
untuk mencerdaskan anak-anak 
bangsa yang ada di daerah ini tidak 
boleh kendor sedikutpun,” kata dia. 

Dijelaskan, mahasiswa di kampus 
tersebut bukan hanya mahasiswa 
asal Tanimbar semata, tetapi ada 
juga mahasiswa dari berbagai pe¬ 
losok. Srue menambahkan, YPT- 
RLS telah mendirikan Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki 
(STIESA) pada tahun 2002 untuk 
mendidik mahasiswa berkiprah 
di dunia ekonomi, Sekolah Tinggi 
Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS) 
pada tahun 2008 untuk menuntun 
mahasiswa mengerti ilmu adminis¬ 
trasi secara baik dan STKIPS pada 
tahun 2012 yang bertanggungjawab 
untuk mengembangkan dunia pen¬ 
didikan di Tanimbar. 

“Ada yang dari Papua, MBD, 
Kepulauan Aru, Kota Ambon, Se¬ 
ram. Saya bersama tim dosen dan 
anak-anak muda yang energik tetap 
kompak mencapai misi mencer¬ 
daskan anak bangsa, secara khu¬ 
sus di Tanimbar,” paparnya. (L02) 


• Bagian Umum, tunggak 2 bu¬ 
lan (Rp.18.225.216). 

• Rumah Dinas Bupati, tunggak 
2 bulan (Rp.5.982.672). 

• Rumah Dinas Wakil Bupati, 
tunggak 4 bulan (Rp.7.925.482). 

• Rumah Dinas Sekda, tunggak 
2 bulan (Rp.5.328.998). 

• Rumah Dinas Sekda 02, tung¬ 
gak 2 bulan (Rp.2.123.580). 

• Pendopo Bupati, tunggak 2 
bulan (Rp.1.426.326). 

• Gedung Kesenian Saumlaki, 
tunggak 2 bulan (Rp.3.879.620). 

• RSUD PP. Magretti, tunggak 3 
bulan (Rp.56.154.500). 

• Puskesmas Saumlaki, tunggak 
2 bulan (Rp.550.920). 

• Taman Kota Saumlaki, tung¬ 
gak 5 bulan (Rp.4.437.382). 

• Pabrik Es Pasar Om- 
ele Sifnana, tunggak 3 bulan 
(Rp.15.507.643). 

• PJU Saumlaki, tunggak 3 bu¬ 
lan (Rp.43.340.712). 

• PJU Sifnana, tunggak 3 bulan 
(Rp.27.247.587). 

• PJU Adaut, tunggak 4 bulan 
(Rp.4.854.024). 

• PJU Pemda, tunggak 4 bulan 
(Rp.2.876.132). 

• PJU Seira, tunggak 9 bulan 
(Rp.10.921.554). 

Total seluruh tunggakan yang 
belum dibayar : Rp.299.834.582. 


Oasadah... 

Uni kali pertama kami berkolab¬ 
orasi dalam sebuah kegiatan non 
muslim dan kami sangat bahagia. 
Inilah keberagaman yang sesung¬ 
guhnya,” jelas Nurbaya, disela-sela 
pembukaan Pesparani tersebut. 

Ketua Lembaga Pembinaan dan 
Pengembangan Partai Paduan Suara 
Gerejani Katolik (LP3K) di Provinsi 
Papua, FX Mote mengakui keterli¬ 
batan umat muslim dalam kegiatan 
tersebut menunjukan Bumi Cend- 
erawasih dapat hidup berdampingan 
dengan umat dari segala ras, suku 
maupun agama. Dengan begitu, di¬ 
harapkan kerukunan yang sudah ter¬ 
jaga selama ini, dapat terus terpupuk 
untuk mendorong kemajuan segala 
bidang diatas tanah ini. 

“Sebab tema besar kegiatan Pespa¬ 
rani adalah sukacita memuji Tuhan. 


lltLelemuku 


Sehingga masyarakat dari seluruh 
agama diharapkan terus menjunjung 
tinggi toleransi dalam kehidupan se¬ 
hari-hari melalui kerukunan umat 
yang sudah terbangun selama berta¬ 
hun-tahun,” pungkasnya. 

Diketahui, Pesparani I di Provin¬ 
si Papua dilaksanakan mulai 14-18 
November 2019. Kegiatan ini diiku¬ 
ti oleh 14 dari 29 kabupaten/kota, 
yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jay¬ 
apura, Mimika, Jayawijaya, Deiyai, 
Dogiyai, Nabire, Merauke, Asmat, 
Mappi, Biak, Yahukimo, Kepulau¬ 
an Yapen dan Waropen, dengan 
total keseluruhan 1.700-an peserta 
lomba dan oflicial. Lomba digelar 
pada 4 lokasi yakni Gereja kristus 
Terang Dunia Waena, LPMP Kota- 
raja, Gereja PNIEL Kotaraja, STFT 
Fajar Timur Abepura dengan mem¬ 
perlombakan 13 mata lomba. (P02) 


Wagub... 

Bitzael Silvester Temmar dan 
kemudian di tanggal 21 Juli 2008 
dilakukan persmian oleh Wagub 
Orno yang saat itu menjabat sebagai 
Wakil Bupati (Wabup) MTB. 

Ia menyatakan jika selama 11 
tahun berjalan, sekolah tersebut 
telah mengukir banyak perstasi 
yang membanggakan, diantaranya 
Kepala Sekolah (Kepsek) pernah 
menjadi Kepsek breprestasi dan 
berdedikasi bahkan sampai ting¬ 
kat nasional pada tahun 2015, dir¬ 
inya juga sebagai guru berprestasi 
di tingkat nasional 2014 dan lanjut 
ke tingkat nasional, prestasi murid 
di bidang matematika, kebumian 
dan debat bahasa inggris tingkat 
provinsi dan nasional serta pernah 


mewakili Maluku untuk menari di 
Provinsi Bali pada kegiatan pen¬ 
yambutan presiden. 

Kemudian Masela pun menambah¬ 
kan beberapa kendala yang dialami 
pihaknya, seperti sarana dan prasa¬ 
rana sekolah, tenaga guru yang ma¬ 
sih kurang serta akses internet yang 
dibiayai secara swadaya oleh sekolah. 

“Pada prinsipnya beliau telah le¬ 
takkan dasar disini dan kami tidak 
sia-saikan tetapi memacuh kami, 
apalagi dengan kehadiran beliau 
disini, bagi saya 11 tahun yang lalu 
beliau masih ingat tempat disini. 
Sebenarnya kami tidak perlu minta 
apa-apa, tetapi melalui kehadiran 
beliau ini semacam memberi mo¬ 
tivasi kepada kami untuk bekerja 
lebih ekstra lagi,” tutupnya. (L02) 


LASQI Ambon Juara Provinsi 


AMBON - Kontingen LASQI Kota 
Ambon berhasil menjadi juara 
umum pada Festival Seni dan Qa- 
sidah Skala Besar tingkat Provinsi 
Maluku, yang digelar di Gedung 
Islamic Center, Kota Ambon. Hal 
itu diketahui saat acara penutupan 
Festival Qasidah Skala Besar Ting¬ 
kat Provinsi, Jumat (15/11). 

Kontingen LASQI Kota Ambon 
memborong semua juara baik perta¬ 
ma, kedua, maupun ketiga di semua 
ajang yang dilombakan, termasuk 
mata lomba paling bergengsi, yakni 
kolaborasi Qasidah. 

Kontingen LASQI Kota Ambon 
menjadi juara pertama pada mata 
lomba, Pop Religi Perempuan, Bin¬ 
tang Vokalis (Bivo) anak putri, Bivo 
Remaja Putra Putri dan Bivo De¬ 
wasa Putra-putri. Juara kedua pada 
Pop Religi Putra, dan juara ketiga 
pada Bivo anak-anak putra. 

Sementara pada mata lomba group, 
Kontingen LASQI Kota Ambon 
menjadi juara pertama pada kate¬ 
gori group Qasidah Klasik remaja 
Putra-putri. Juara kedua pada group 
Qasidah Klasik Dewasa putra, dan 
juara ketiga pada group qasidah 
klasik dewasa putri. 

Selain itu, Kota Ambon juga keluar 
sebagai juara pada mata lomba yang 
paling bergengsi, yakni Qasidah Ko¬ 
laborasi, setelah mengalahkan tim 
kolaborasi Kabupaten Seram Bagian 
Timur (SBT). Kemenangan Kontingen 
LASQI Kota Ambon di semua mata 


lomba pada festival seni qasidah ska¬ 
la besar tingkat provinsi ini, sekaligus 
mengobati luka kekalahan Kontingen 
LASQI Kota Ambon pada tahun 2017. 

Sekretaris Kota Ambon, 
A.G.Latuheru yang juga hadir dalam 
acara penutupan tersebut menga¬ 
ku bangga atas prestasi yang diraih 
Kontingen LASQI Kota Ambon. 
Menurut Sekkot, ini hasil dari usaha 
keras seluruh pihak yang terlibat. 

Sementara itu, Sekretaris DPD 
LASQI kota Ambon, Alfian Le- 
wenussa mengungkapkan, ke¬ 
menangan ini merupakan hasil 
kerja keras semua tim, mulai dari 
peserta, dan oficial serta kesetiaan 
para pengurus DPD LASQI kota 
Ambon yang begitu selektif men¬ 
dampingi para peserta mulai dari 
masa Training Center (TC), masa 
karantina, hingga perlombaan. 

Ia menambahkan, kemenangan ini 
seolah memberikan motivasi un¬ 
tuk Kafilah Qasidah Kota Ambon 
menghadapi Pemilihan Duta-Duta 
Qasidah tingkat nasional, yang akan 
di gelar di Kota Ambon pada 25-29 
November 2019 mendatang. 

“Jangan terlena, masih ada pekerjaan 
yang besar yang harus kita selesaikan 
pada pemilihan Duta-Duta Qasidah 
tingkat Nasional. DPD LASQI kota 
Ambon juga mengucapkan terimak- 
asih kepada Bapak Walikota Ambon 
yang begitu peduli dan mensupport 
DPD LASQI dalam menyiapkan 
pada kafilah,” tutup Alfian. (K02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












12 jfcLelemuku 


PERISTIWA 


18 NOVEMBER-24 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Festival Kalwedo di Moa Berlangsung Meriah 


TIAKUR - Festival Kalwedo 
2019 digelar di Moa, Kabupaten 
Maluku Barat Daya pada 11-15 
November 2019, yang terdiri dari 
Lomba Pacuan Kuda, Lomba Tari- 
an Tradisional dan Pemilihan Putri 
Pariwisata Maluku Barat Daya. Fes¬ 
tival ini dilaksanakan bertepatan 
dengan hari peletakan batu perta¬ 
ma pembangunan infrastruktur di 
kota Tiakur 8 tahun yang lalu. 

Pembukaan Festival Kalwedo 
berlangsung pada Senin( 11/11) di 
Lapangan Kalwedo, Kota Tiakur, 
yang dibuka oleh Bupati Maluku 
Barat Daya, Benyamin Th. Noach, 
S.T dengan didamping oleh Ibu 
Relly A. H. Noach, para pejabat dan 
para utusan dari 17 Kecamatan, 
serta masyarakat dan dimeriahkan 
dengan penampilan tarian-tarian 
adat oleh siswa-siswi dari tingkat 
SD, SMP dan SMA yang diiringi 
oleh tamburan tifa dan nyayian 
lagu daerah serta drama musikal 
yang diadaptasi dari cerita rakyat 
dari Pulau Luang, Kecamatan Mdo- 
na Hyera yang diikuti dengan pa¬ 
rade kontingen kecamatan. 





17 kecamatan diantaranya Wetar 
Barat, Wetar Timur, Wetar Utara, 
Wetar, Pulau Pulau Terselatan, Kis¬ 
ar Utara, Kepulauan Romang, Leti, 
Moa Lakor, Lakor, Damer, Mdona 
Hyera, Wetang, Pulau Pulau Babar, 


Babar Timur, Dawelor-Dawera, dan 
Pulau Marsela, dengan menampilkan 
penampilan terbaik pada saat per¬ 
lombaan pacuan kuda dan tarian tra¬ 
disional serta dalam ajang pemilihan 
Putri Parawisata Maluku Barat Daya. 


Ketua TP. PKK Kabupaten MBD, 
Ny. Relly A. H. Noach pun juga 
turut serta dalam mengisi acara ini 
bersama dengan 800 personil pen¬ 
dukung acara, dan di penghujung 
acara semakin dimeriahkan dengan 
pertunjukan pesta kembang api. 

Tujuan Festival ini untuk mem¬ 
perkenalkan kekayaan seni budaya 
dan kearifan lokal yang meng¬ 
gambarkan identitas dan ciri khas 
Maluku Barat Daya kepada dunia 
luar. “Inilah surga di sebelah se¬ 
latan Indonesia, surga yang tidak 
kelihatan, oleh karena itu hari ini 
kita angkat surga ini, kita angkat 
nilai-nilai yang terkandung di da¬ 
lam kehidupan masyarakat kita, 
supaya dilihat oleh semua orang, 
dipandang oleh semua orang agar 
Maluku Barat Daya tidak lagi men¬ 
jadi Tenggara Jauh seperti kemarin, 
tidak lagi menjadi wilayah yang ke- 
terbelakang“, kata Bupati. 

Diakhir sambutannya Bupati men¬ 
gajak seluruh unsur masyarakat 
untuk bersatu melawan kemiskinan 
dan memberantas kebodohan di Ka¬ 
bupaten Maluku Barat Daya. (K07) 


Pemkot Perbanyak Fasilitas Wi-Fi Gratis 


JAKARTA - Sebagai perwujudan 
kota yang siap menuju Kota Pin¬ 
tar (Smart City), Pemerintah Kota 
(Pemkot) Ambon melalui Dinas 
Komunikasi Informatika dan Per¬ 
sandian (DiskominfoSandi) Kota 
Ambon akan memperbanyak ket¬ 
ersediaan fasilitas layanan internet 
gratis berupa wi-fi id. 

Menurut Kepala Dinas (Kadis) 
Komunikasi Informatika dan Per¬ 
sandian, J.R. Adriaansz, fasilitas 
layanan internet tersebut akan 
ditambahkan di 4 (empat) lokasi 
pada awal tahun 2020. 

“Layanan internet gratis melalui 
wi-fi id tabea rencananya akan di¬ 
tambahkan di empat lokasi yakni, 
Pusat Kuliner Tapal Kuda, Air Sa- 
lobar Taman Karang Panjang, Der¬ 
maga Amahusu dan kantor keca¬ 
matan,” kata Kadis, Jumat (15/11). 

Ia mengatakan, masing-masing 
lokasi akan disediakan layanan 
berkecepatan 20 mbps ditargetkan 
dapat diakses masyarakat di awal 
tahun depan. Sebab penambahan 
akses wi-fi gratis merupakan tin¬ 
dak lanjut apresiasi dari PT Tel¬ 
kom dalam rangka mewujudkan 
Ambon Smart City, kerjasama ini 
telah dimulai sejak tahun 2017 
dan Pemkot Ambon melanjutkan 
langganan di tahun 2019. Diakui, 
tahap awal layanan wi-fi diberikan 
secara gratis hingga sampai tahun 
2019 namun selanjutnya harus 
berlangganan sendiri dan saat ini 
Pemkot Ambon dan PT.Telkom 
sementara berproses untuk ker¬ 
jasama langganan wi-fi id. 

Kerjasama ini ditindaklanju¬ 
ti dengan penambahan 4 lokasi 
baru serta peningkatan kecepatan 
layanan di beberapa titik antara 
lain, Tribun Lapangan Merdeka, 
Taman Pattimura, Kantor KONI 
dan Kawasan Tugu Leimena yang 
awalnya 20 mbps ditambahkan 
menjadi 50 mbps. Ditambahkan, 
selama ini akses internet khususnya 


jaringan wi-fi di Ambon baru seba¬ 
tas di perkantoran dan pusat pendi¬ 
dikan dan beberapa fasilitas umum, 
namun belum bisa dijangkau mas¬ 
yarakat secara baik dan maksimal. 

“Masyarakat, terutama para pe¬ 
lajar kesulitan mengakses internet 
karena keterbatasan jaringan dan 
kalaupun ada layanan yang ter¬ 
sedia, aksesnya lambat. Sehingga 
mereka harus ke warnet dengan 
mengeluarkan biaya yang tidak se¬ 
dikit sementara peluang untuk ak¬ 
ses wi-fi id di lokasi Pusat pembe- 
lajaan dan fasilitas umum lainnya 
masih terkendala,” katanya. 

Pemkot Ambon, lanjut Kadis, 
di tahun 2018 telah meluncurkan 
program Ambon menuju kota 
pintar (smart city) guna memu¬ 
dahkan penggunaan dan penyia¬ 
pan teknologi informasi. Pelun¬ 
curan program Ambon menuju 
kota pintar semata-mata untuk 
pendekatan pelayanan publik 
seiring dengan langkah inovasi 
yang telah menjadi ciri penye¬ 
lenggaraan pemerintah. (K02) 



Karya Tulis Berita Terbaik Terkait Hulu Migas 


SORONG - Satuan Kerja Khu¬ 
sus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (SKK Mi¬ 
gas) Perwakilan Wilayah Papua dan 
Maluku (Pamalu) mengumumkan 
pemenang Lomba Karya Tulis Jur¬ 
nalistik Industri Hulu Migas 2019, 
Rabu (13/11), di Sorong. Jurnalis 
dari Kantor Berita Antara Biro Ma¬ 
luku dan Radar Sorong menyabet 
juara pertama masing-masing untuk 
kategori Feature dan Straight News. 

Apresiasi hadiah lomba dari 
pemberitaan yang dikategorikan 
sebagai Feature diberikan peng¬ 
hargaan yang lebih, jika diband¬ 
ingkan straight news. “Kualitas 
dan kuantitas penulisan kategori 
feature, yang tidak terikat oleh 
kondisi 5W + IH dan menitikber¬ 
atkan peran advokasi oleh jurnalis 
dalam pemberitaannya, sangat di¬ 
dorong keberagamannya oleh SKK 
Migas dan KKKS”, ungkap Galih W. 
Agusetiawan, Kepala Departemen 
Humas, SKK Migas Perwakilan 
Pamalu dalam pembukaan pengu¬ 
muman lomba tersebut. 

“Peran tulisan feature pada ke¬ 
giatan hulu migas sebagai bentuk 
hasil karya tulis jurnalistik yang 
dihasilkan dari reportase (pelipu¬ 
tan) mengenai suatu objek atau 
peristiwa yang bersifat memberi¬ 
kan informasi, mendidik, meng¬ 
hibur, meyakinkan, serta menggu¬ 
gah simpati atau empati pembaca, 
sangat sejalan dengan fungsi ad¬ 
vokasi yang juga dilakukan Kantor 
Perwakilan SKK Migas”, ujar Galih 
menambahkan. 

Dalam keterangannya, Galih men¬ 
jelaskan bahwa “prosentase jumlah 
wartawan peserta lomba, jumlah 
pesertanya sangat berimbang antara 
wartawan dari Papua dan dari Ma¬ 
luku. secara keseluruhan didapatkan 
karya tulis pada kategori feature, 
69 persennya, lebih memberitakan 
peliputan kegiatan hulu migas di 
wilayah Papua, jika dibanding Ma¬ 


luku, meskipun demikian wartawan 
penulis feature 53% juga berasal dari 
kontribusi wartawan dari Maluku. 
Sedangkan untuk kategori straight 
news 72% peserta lomba pemberita¬ 
an kegiatan di Maluku”. 

Berdasarkan penilaian juri lomba, 
pemenang untuk kategori Feature 
adalah: Juara I John Nikita S dari 
Antara Maluku; Juara II Tantowi 
Djauhari dari Teropong News; dan 
Juara III Bustam dari KHk Papua. Se¬ 
dangkan pemenang untuk kategori 
Straight News adalah: Juara I Akhmad 
Murtadho dari Radar Sorong; Juara 
II John Nikita S dari Antara Maluku; 
dan Juara III John Soplanit dari Antara 
Maluku. Para pemenang mendapat¬ 
kan hadiah dengan jumlah total men¬ 
capai Rp. 75.000.000. 

“Kami ucapkan selamat kepada 
wartawan terbaik I, II dan III diseti- 
ap kategorinya, namun juga diucap¬ 
kan terima kasih kepada seluruh 
wartawan di Papua dan Maluku atas 
dukungan dan sinergitas yang telah 
diberikan bagi kelancaran opera¬ 
sional hulu migas di Timur Indone¬ 
sia, terutama dari kontribusi liputan 
yang telah dihasilkan dari kegiatan 
SKK Migas dan KKKS Pamalu”, 
ujar Galih sebagai penutup. 

Pengumuman Lomba Karya Tulis 
Jurnalistik 2019 ini, dilaksanakan 
sehari setelah penutupan kegiatan 
Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 
Provinsi Papua Barat yang diseleng¬ 
garakan PWI Papua Barat, sebagai 
bagian dari pernyataan dukungan 
dari industri hulu migas, yang se¬ 
cara terus menerus ingin turut 
membangun sumberdaya manu¬ 
sia di Timur Indonesia, agar dapat 
siap mensejajarkan kompetensi 
keprofesionalannya, serta dapat 
memenangkan kompetisi kompe¬ 
tisi yang ada secara nasional nan¬ 
tinya. Lomba Karya Tulis Jurnal¬ 
istik 2019 ini, didukung oleh para 
Kontraktor KKS yang beroperasi 
di Papua Barat dan Maluku. (R04) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
























